TRANSKRIP KURSUS ONLINE TEKNOPLASMA GRATIS G003 

2 JULI 2017 

“KOMERSIALISASI FREE SOFTWARE ITU SAH” 
DOKUMEN TRANSKRIP INI BERLISENSI CC BY-SA 3.0 


Dokumen ini dibuat dengan LibreOffi.ee Writer berformat ODT di atas GNU/Linux 

Silabus: https://archive.org/download/mkoteknoplasma/komersialisasi-free-software-sah.odp 
Catatan: dokumen ini berisi transkrip kursus & transkrip diskusi sebelum kursus (penting, sebab 
menyinggung copyright dan lisensi serta meluruskan beberapa kesalahpahaman) 
Amanat: tolong sebar luaskan transkrip ini dan silabusnya ke seluruh Indonesia semampu Anda 




TRANSKRIP KURSUS 



Ade Malsasa Akbar, [02.07.17 19:23] 

Baik, tunggu sebentar kursus akan segera dimulai. 

Ade Malsasa Akbar, [02.07.17 19:26] 

PERATURAN KURSUS: 

1) Peserta berperilaku sebagai peserta yakni murid yang datang berguru di kelas online ini, tidak 
diperkenankan menyela pertanyaan dari peserta lain ke pembicara. 

2) Peserta hanya berbicara atau bertanya manakala materi selesai disampaikan pemateri, atau pemateri 
memberi i/in. 

3) Peserta harus saling menjaga ketertiban di dalam kelas. 

Ade Malsasa Akbar, [02.07.17 19:27] 

Baik, kursus G003 saya mulai. 

Ade Malsasa Akbar, [02.07.17 19:27] 

Bismillah. 

Ade Malsasa Akbar, [02.07.17 19:28] 

Saya lisensikan seluruh materi yang saya sampaikan pada kursus ini di bawah lisensi CC BY-SA 3.0 
https://creativecommons.Org/licenses/by-sa/3.0/ . Jika kursus ini disalin/digandakan/disebarluaskan, maka 
penerima salinan memil ik i hak yang sama sesuai lisensi ini. 

Ade Malsasa Akbar, [02.07.17 19:28] 

Baik. 

Ade Malsasa Akbar, [02.07.17 19:28] 

Assalamu'alaykum warahmatullahi wabarakatuh. 

Ade Malsasa Akbar, [02.07.17 19:28] 

Selamat datang semua warga negara Indonesia di kursus online yang saya dirikan. 

Ade Malsasa Akbar, [02.07.17 19:29] 

Kursus malam ini saya beri nama G003 dengan judulnya "Komersialisasi Free Software Itu Sah" 

Ade Malsasa Akbar, [02.07.17 19:30] 

Sedikit perkenalan, saya pengasuh blog https://malsasa.wordpress.com dan semua proyek free software 
yang terkait di bawahnya. Saya mengasuh kanal video tutorial GNU/Linux di youtube dengan alamat 
https://www.youtube.com/channel/UC2rNpFUwgvzOzl2dXLPHVwa. Saya warga komunitas free 
software di Indonesia dan saya menginginkan kebaikan untuk seluruh warga dan pemerintahan NKRI. 

Ade Malsasa Akbar, [02.07.17 19:31] 

Fungsi kursus G003 malam ini, jujur saja, membuka wawasan bisnis untuk seluruh masyarakat Indonesia 
di bidang free software. 



Ade Malsasa Akbar, [02.07.17 19:32] 

Bahwa free software itu memendam potensi tak terbatas untuk dikomersialkan, untuk membantu 
komunitas free software kita sendiri mensejahterakan (baca: menggaji atau memberi pekerjaan) para 
anggotanya. 

Ade Malsasa Akbar, [02.07.17 19:32] 

Yap, sampai sini dulu perkenalannya. 

Ade Malsasa Akbar, [02.07.17 19:32] 

Ada peserta yang tidak paham dengan perkenalan saya? Angkat tangan. 

Ade Malsasa Akbar, [02.07.17 19:34] 

Paham semua ini? 

Re: BUNK, [02.07.17 19:34] 

paham 

Rifki, [02.07.17 19:34] 

In sya allah paham 

Okyza Maherdy Prabowo, [02.07.17 19:34] 
paham 

Mekatronik Achmadi, [02.07.17 19:34] 
insyaallah 

Rizqi Riyanto, [02.07.17 19:34] 

maksutnya di komesilkan itu gimana sih mas ade 

Deni Ahmad Hidayat, [02.07.17 19:34] 
siap sampai saat ini paham 

IrvanKun, [02.07.17 19:34] 

Insyaallah 

Ade Malsasa Akbar, [02.07.17 19:34] 

Baik. Saya lanjutkan. 

Rizqi Riyanto, [02.07.17 19:34] 
saya belom paham 

Ade Malsasa Akbar, [02.07.17 19:35] 

Perhatikan para peserta yang hadir. 

Ade Malsasa Akbar, [02.07.17 19:35] 

Di antara Anda ada yang berasal dari Sumatra, ada yang dari Jawa, Kalimantan, bahkan sudah ada yang 
dari Papua (atau member komunitas Ubuntu Papua). 



Ade Malsasa Akbar, [02.07.17 19:36] 

Free software bisa dikomersialkan di mana saja, tidak peduli negara, provinsi, pulau, atau tempat. 

Ade Malsasa Akbar, [02.07.17 19:36] 

Itu sedikit perkenalannya. 

Ade Malsasa Akbar, [02.07.17 19:36] 

Sekarang langsung saja kita masuk ke materi, buka Silabus Anda. 

Re: BUNK, [02.07.17 19:37] 
ok 

Rizqi Riyanto, [02.07.17 19:37] 
ok mulai mengerti 

Ade Malsasa Akbar, [02.07.17 19:38] 

[ Photo ] 

Halaman pertama Silabus G003 
Ade Malsasa Akbar, [02.07.17 19:38] 

Cara membaca Silabus ini ialah baca tab "NORMAL" dan baca pula tab "NOTES". 

Ade Malsasa Akbar, [02.07.17 19:39] 

[ Photo ] 

Tampilan "NOTES" pada halaman yang sama 
Ade Malsasa Akbar, [02.07.17 19:40] 

Saya meletakkan materi pada bagian Slide, sementara referensi-referensi pada bagian Notes. Maka Anda 
harus pakai LibreOffice untuk bisa membacanya. 

Rifki, [02.07.17 19:40] 

Ok sudah 

Ade Malsasa Akbar, [02.07.17 19:40] 

Baik, mulai halaman pertama: 

Re: BUNK, [02.07.17 19:41] 
di hp tidak bisa menampilkan notes 

Most First Die, [02.07.17 19:42] 
bagaimana menampilkan notes di libre 

Ade Malsasa Akbar, [02.07.17 19:42] 

[ Photo ] 

HALAMAN 1 



Ade Malsasa Akbar, [02.07.17 19:42] 
[ Photo ] 


Ade Malsasa Akbar, [02.07.17 19:42] 

Lihat gambar ini, Notes ada di sebelah Outline. 

Ade Malsasa Akbar, [02.07.17 19:42] 

Kembali ke materi. 

Rifki, [02.07.17 19:43] 

[In reply to Most First Die] 

Cari di toolbars yang namanya Display Mode 

Most First Die, [02.07.17 19:43] 
ok sip 

Ade Malsasa Akbar, [02.07.17 19:43] 

Di halaman 1 saya jelaskan nama saya, email, tanggal mulai ditulisnya materi, dan lisensinya. 

Most First Die, [02.07.17 19:43] 

Next 

Ade Malsasa Akbar, [02.07.17 19:43] 

Peserta tidak boleh bicara sebelum diizinkan pemateri. Hendaknya mengikuti materi. 

Ade Malsasa Akbar, [02.07.17 19:43] 

Di dalam Halaman 1 saya letakkan Notes sangat penting sebagai berikut: 

Rizqi Riyanto, [02.07.17 19:43] 
siap next 

Ade Malsasa Akbar, [02.07.17 19:44] 

[ Photo ] 

NOTES HALAMAN 1 

Ade Malsasa Akbar, [02.07.17 19:45] 

Tujuan Anda datang ke kursus ini ialah menuntut ilmu, artinya menghapus kebodohan dan beramal 
dengan ilmu. 

Ade Malsasa Akbar, [02.07.17 19:45] 

Saya tidak mau ada seorang pun yang keluar dari kursus ini memakai ilmu dari saya, untuk pamer, untuk 
sombong, atau untuk mendebat orang-orang bodoh. 

Ade Malsasa Akbar, [02.07.17 19:45] 

Ini pesan saya, tolong diingat baik-baik untuk selama-lamanya. 

Ade Malsasa Akbar, [02.07.17 19:46] 



Baik, masuk ke halaman 2: 


Ade Malsasa Akbar, [02.07.17 19:47] 

[ Photo ] 

HALAMAN 2 

Ade Malsasa Akbar, [02.07.17 19:48] 

Di halaman 2 saya letakkan tujuan materi saya yakni mengajarkan kepada Anda semuanya bahwa free 
software itu bisa dikomersialkan, Anda bisa manfaatkan, Anda bisa mencari keuntungan duit sebanyak- 
banyaknya dengannya. 

Ade Malsasa Akbar, [02.07.17 19:48] 

Setiap orang memegang peluang ini, sebab free software = penggunanya yang merdeka, jika software 
yang Anda pegang itu free, maka artinya Anda telah berhak mengkomersialkannya. 

Ade Malsasa Akbar, [02.07.17 19:49] 

Ambil keuntungan finansial darinya. Itu sah dan itu legal. 

Ade Malsasa Akbar, [02.07.17 19:49] 

Sebab pada hari ini free software sudah sangat banyak jumlahnya, maka jangan sia-siakan! 

Anda bisa menolong diri sendiri (cari uang) dan bisa menolong komunitas (donasi misalnya) dengan 
mengkomersialkan free software. 

Ade Malsasa Akbar, [02.07.17 19:50] 

Dan di dalam materi ini saya akan bantah beberapa takhayul paling menyesatkan, yang dengan itu Anda 
mungkin bisa merasa "baru kenal hari ini" terhadap free software. 

Ade Malsasa Akbar, [02.07.17 19:51] 

[ Photo ] 

NOTES HALAMAN 2 

Ade Malsasa Akbar, [02.07.17 19:51] 

Sumber tunggal dari materi saya malam ini ialah halaman GNU.org ini, yang judulnya "Selling Free 
Software Is OK" 

(Menjual Free Software Itu OKE) 

Ade Malsasa Akbar, [02.07.17 19:52] 

Alamatnya ini -> https://www.gnu.org/philosophy/selling.en.html 

Ade Malsasa Akbar, [02.07.17 19:52] 

Baik, saya tanya dulu. 

Ade Malsasa Akbar, [02.07.17 19:52] 

Siapa di antara peserta yang belum pernah melihat link GNU.org yang ini? Silakan angkat tangan. 



Rezald, [02.07.17 19:52] 
Saya 


Agung Permadi, [02.07.17 19:53] 

$ 

Iqbal, [02.07.17 19:53] 

©0 


Saepudin-, [02.07.17 19:53] 
Saya 

Most First Die, [02.07.17 19:53] 
Saye 

Ikrom, [02.07.17 19:53] 

© 


Zainal Arilin A1 Hakim (Zain Akihisa), [02.07.17 19:53] 

0 

Re: B14NK, [02.07.17 19:53] 
saya bang 

Rizqi Riyanto, [02.07.17 19:53] 
baru tau saya 

Deni Ahmad Hidayat, [02.07.17 19:54] 

Saya 

Ade Malsasa Akbar, [02.07.17 19:54] 

Baik, ketahuan. 

Abu Zakaria Pandu, [02.07.17 19:54] 
saya 

Ade Malsasa Akbar, [02.07.17 19:55] 

Inilah saudara-saudaraku, tetangga-tetanggaku, yang saya maksud dengan minimnya atau bahkan tidak 
adanya Free Software Movement di Indonesia. Yang Anda saksikan di Indonesia hanyalah Open Source 
Movement. 

Ade Malsasa Akbar, [02.07.17 19:55] 

Oleh karena itu Anda jarang bahkan tidak pernah, melihat laman GNU.org di atas. 

Ade Malsasa Akbar, [02.07.17 19:56] 

Padahal siapakah itu yang memulai free software movement sejak awal, ialah The GNU Project, alias 
organisasi FSF. 



Ade Malsasa Akbar, [02.07.17 19:57] 

Maka tugas saya ialah menerjemahkan laman Selling Free Software OK di atas ke dalam bahasa yang 
Anda mengerti, supaya hak-hak Anda tertunaikan dan terang jelas peluang Anda untuk mencari nafkah di 
bidang free software. 

Ade Malsasa Akbar, [02.07.17 19:58] 

[ Photo ] 

Cuplikan halaman Selling Free Software dari GNU.org 

Ade Malsasa Akbar, [02.07.17 19:59] 

Kalimat yang benar-benar menggugah saya ialah kalimat ini: 

" Actually, we encourage people who redistribute free software to charge as much as they wish or can. If a 
license does not permit users to make copies and sell them, it is a nonfree license. If this seems surprising 
to you, please read on." 

Artinya: 

"Sebenarnya, kami menganjurkan masyarakat yang mendistribusikan free software untuk mematok harga 
setinggi mereka mau atau mampu. Jika sebuah lisensi tidak mengizinkan para pengguna untuk 
menggandakan dan menjual, maka itu lisensi nonfree. Jika ini mengejutkan Anda, lanjutkan membaca." 

Ade Malsasa Akbar, [02.07.17 20:00] 

Jadi ini kesalahpahaman pertama yang beredar di masyarakat, keyakinan keliru bahwa free software = 
software gratis mutlak, dan telah dibantah langsung oleh FSF sendiri selaku pendiri free software 
movement. 

Ade Malsasa Akbar, [02.07.17 20:00] 

Apakah Anda juga terkejut dengan pernyataan FSF yang saya terjemahkan di atas? Angkat tangan. 

Imam Safrullah, [02.07.17 20:00] 

© 


Okyza Maherdy Prabowo, [02.07.17 20:00] 
[In reply to Ade Malsasa Akbar] 
sepertinya saya baru memperhatikan hal ini 

IrvanKun, [02.07.17 20:01] 

© 


Rifki, [02.07.17 20:01] 

[In reply to Ade Malsasa Akbar] 

Yang tidak mengizinkan orang untuk menjual berarti itu proprietary? 


Didiet, [02.07.17 20:01] 



Mushlih Nurhasan, [02.07.17 20:01] 
Saya... 

Kok mau2nya kayak gitu H 


Mekatronik Achmadi, [02.07.17 20:01] 
"to charge as much as they wish or can" 

sounds crazy 

Ade Malsasa Akbar, [02.07.17 20:01] 
Bagus, bagus. 

Ade Malsasa Akbar, [02.07.17 20:01] 
[In reply to Rifki] 

Benar, itu proprietary. 

Rifki, [02.07.17 20:01] 

© 


Rizqi Riyanto, [02.07.17 20:01] 
puh saya baru tau sekarang 

Ade Malsasa Akbar, [02.07.17 20:01] 

Nah, lihat, banyak dari para peserta yang "baru tahu sekarang" untuk soal ini. 

Most First Die, [02.07.17 20:01] 
open my mind hehee 

Abu Zakaria Pandu, [02.07.17 20:02] 

waduh,,, boleh yak ternyata,,, aku baru tau kang beneran,,, hehe 
Abu Zakaria Pandu, [02.07.17 20:02] 

waduh,,, boleh yak ternyata,,, aku baru tau kang beneran,,, hehe 

Imam Safrullah, [02.07.17 20:02] 

[In reply to Mekatronik Achmadi] 

Terharu dengan kalimat ini 

Ade Malsasa Akbar, [02.07.17 20:02] 

Kalau tidak diadakan kursus semacam ini, bagaimana mungkin Anda bisa membuka lapangan kerja di 
komunitas GNU/Linux dan free software di Indonesia? 

Rifki, [02.07.17 20:02] 

Saya jadi terbuka pikirannya, selama ini saya tidak tau kalau free software bisa seperti itu. Luar biasa 


Zainal Arihn A1 Hakim (Zain Akihisa), [02.07.17 20:03] 



ehhh keren ya, saya pikir itu adalah hal yg sangat dilarang menjual free softwsre karena ada kata-kata 
FREE. 

Ade Malsasa Akbar, [02.07.17 20:03] 

[In reply to Rifki] 

Nah, perhatikan. 

Ade Malsasa Akbar, [02.07.17 20:03] 

[In reply to Zainal Arifin A1 Hakim (Zain Akihisa)] 

Nah, lihatlah. 

Ade Malsasa Akbar, [02.07.17 20:03] 

Betapa banyak masyarakat kita, yaitu kita sendiri, salah paham terhadap free software. Inilah takhayul 
nomor 1 yang saya mau hapuskan dengan kursus ini. 

Ade Malsasa Akbar, [02.07.17 20:04] 

Yang benar, sesuai pernyataan FSF sendiri, free software boleh dijual boleh dikomersialkan bahkan tidak 
ada batasan harga. 

Rizqi Riyanto, [02.07.17 20:04] 

angkapan kita kalok mendistribusikan free software dilarang ternyata dianjurkan© 

Ade Malsasa Akbar, [02.07.17 20:04] 

[In reply to Rizqi Riyanto] 

Aha, itulah takhayulnya dan itu yang saya bantah dengan G003 ini. 

Dede24, [02.07.17 20:04] 

Saya . Jadi kalo kita menjual dengan harga paling tinggipun tidak masalah,yang penting tidak menyalahi 
lisensi fsf 

Ade Malsasa Akbar, [02.07.17 20:04] 

[In reply to Dede24] 

Sempuma. Anda benar. 

Ade Malsasa Akbar, [02.07.17 20:05] 

Baik. 

Dede24, [02.07.17 20:05] 

[In reply to Ade Malsasa Akbar] 

Bukan membela kaum propierty,tapi bukankah kalo begini akan rentan terjadi pengcopyana produk? 

Ade Malsasa Akbar, [02.07.17 20:06] 

[In reply to Dede24] 

Ini juga takhayul, dan saya akan bantah dengan kursus ini. Ikuti saja. 

Dede24, [02.07.17 20:07] 

[In reply to Ade Malsasa Akbar] 



Siap 


Ade Malsasa Akbar, [02.07.17 20:07] 

Jika Anda mulai merasa "baru kenal free software hari ini", maka benarlah saya mulai berhasil 
menghapus takhayul yang menyerang Anda sekalian tanpa Anda sadari. 

Noer Kun, [02.07.17 20:08] 

[In reply to Mushlih Nurhasan] 


Ade Malsasa Akbar, [02.07.17 20:08] 

Sebelum saya lanjut ke Slide 3, saya lanjut dulu ke Slide 18. 

Ade Malsasa Akbar, [02.07.17 20:08] 

Hentikan komentar Anda, materi saya lanjut dulu. 

Ade Malsasa Akbar, [02.07.17 20:08] 

[ Photo ] 

HAL AM AN 18 

Ade Malsasa Akbar, [02.07.17 20:09] 

Ini kewajiban saya selaku pembicara software freedom di hadapan masyarakat (Anda) memberikan 
pemisahan yang terang segamblang-gamblangnya bahwa yang benar itu benar dan yang salah itu salah. 

Ade Malsasa Akbar, [02.07.17 20:09] 

Pada Halaman 18 saya cuplik beberapa takhayul paling pendusta yang menipu masyarakat kita, dan saya 
sampaikan referensinya pada Notes. 

Ade Malsasa Akbar, [02.07.17 20:10] 

[ Photo ] 

NOTES HALAMAN 18 

Ade Malsasa Akbar, [02.07.17 20:11] 

Saya salin teksnya ke sini: 

Dana Linux Foundation 2014 (dilaporkan oleh bos James Zhemlin sendiri) 31 juta dolar (± Rp400 
miliar) 

http://990s.foundationcenter.org/990_pdf_archive/460/460503801/460503801_201412_9900.pdf 
Dana Free Software Foundation 2014 (dilaporkan oleh Richard Stallman sendiri) 1 juta dolar (± Rpl5 
miliar Juni 2017) https://projects.propublica.org/nonprofits/organizations/42888848 

Dana The Document Foundation 2015 1 juta euro (± Rpl6 miliar Juni 2017): 

https://wiki.documentfoundation.Org/images/7/7e/TDFAnnualReport2015LR.pdf 

Dana The GNOME Foundation 2015 644 ribu dolar (± Rp8,5 miliar): https://www.gnome.org/wp- 

content/uploads/2016/08/GAR2015-web.pdf 


Dana KDE e.V. 2015 125 ribu euro (± Rpl,9 miliar): https://ev.kde.org/reports/ev-2015H2/ 



Ade Malsasa Akbar, [02.07.17 20:11] 

LIhat, yang paling sedikitnya saja 1.9 miliar rupiah dananya, yaitu Proyek KDE. Sedangkan yang paling 
kaya itu Linux Foundation dengan 400 miliar rupiah. 

Ade Malsasa Akbar, [02.07.17 20:11] 

Ini dana pemasukan dari komunitas-komunitas free software di dunia. 

Ade Malsasa Akbar, [02.07.17 20:12] 

Sekarang siapa di antara peserta yang baru tahu fakta ini? Silakan angkat tangan. 

Ikrom, [02.07.17 20:12] 

© 


Rifki, [02.07.17 20:13] 

© 


Cahyo S, [02.07.17 20:13] 

© 

Zainal Arihn A1 Hakim (Zain Akihisa), [02.07.17 20:13] 

0 

Rizqi Riyanto, [02.07.17 20:13] 
baru tahu saya sebesar itu 

Ardi cloud 3, [02.07.17 20:13] 

0 

Re: BUNK, [02.07.17 20:13] 

£ 


Mushlih Nurhasan, [02.07.17 20:13] 
woow.. 


Abu Zakaria Pandu, [02.07.17 20:13] 

©0 


IrvanKun, [02.07.17 20:13] 

© 


Hasannudin Amin, [02.07.17 20:13] 
baru tahu Mas 


Abu Ab.Bas muslim, [02.07.17 20:13] 



Ade Malsasa Akbar, [02.07.17 20:14] 

Alhamdulillah, berarti satu takhayul paling jelek telah terbantahkan di hadapan para hadirin sekalian. 
Mekatronik Achmadi, [02.07.17 20:14] 

sourcecode yg bisa di fork kapan aja dr Github smacam Linux dan Gnome,, bisa terdanai segede itu 

Rezald, [02.07.17 20:14] 

© 


Ade Malsasa Akbar, [02.07.17 20:14] 

Bagus. 

Didiet, [02.07.17 20:14] 

0 

Ade Malsasa Akbar, [02.07.17 20:14] 

Sekarang, dengan melihat dana segini gedenya, apakah aneh kalau saya mendirikan kursus komersialisasi 
free software ini? 

Ade Malsasa Akbar, [02.07.17 20:15] 

Maka jawabannya ialah tidak aneh bahkan ini peluang besar. 

Mekatronik Achmadi, [02.07.17 20:15] 
masih penasaran,, secara umum„ dari mana? 

maksud saya,, ambil contoh Linux dan Gnome dimana sourcecode mw di fork kapan aja bisa „gak perlu 
bayar (asal ada koneksi internet) 

hendri, [02.07.17 20:15] 
next 

Re: BUNK, [02.07.17 20:16] 
mantav dananya #woW 

Ade Malsasa Akbar, [02.07.17 20:16] 

Saya buka satu wawasan untuk Anda sekalian begini: 

Ade Malsasa Akbar, [02.07.17 20:16] 

kalau proyek GNOME di luar sana bisa mengumpulkan dana segede itu, apakah tidak bisa kita di 
Indonesia melakukannya untuk membuka lapangan kerja? 

Ade Malsasa Akbar, [02.07.17 20:16] 

Silakan jawab. 


Rifki, [02.07.17 20:17] 
Sudah pasti bisa 



Abu Zakaria Pandu, [02.07.17 20:17] 
bisa kang,„ 

Didiet, [02.07.17 20:17] 

Sangat bisa sekali 

Re: BUNK, [02.07.17 20:17] 

[ Sticker ] 

Ade Malsasa Akbar, [02.07.17 20:17] 

Bagus, akal Anda sehat dan itu jawaban yang benar. 

Dede24, [02.07.17 20:17] 

Bisa....Asal...Takhayul Itu Harus Dihilangkan 

Rezald, [02.07.17 20:17] 

0 

Ade Malsasa Akbar, [02.07.17 20:17] 

Sekarang, minimal Anda telah tahu free software = sangat bisa dikomersialkan = duitnya sangat gede. 
Ade Malsasa Akbar, [02.07.17 20:18] 

Lalu, bagaimanakah metode mengkomersialkan free software? 

Ade Malsasa Akbar, [02.07.17 20:18] 

Sisa presentasi ini akan menjawabnya. 

Ade Malsasa Akbar, [02.07.17 20:18] 

Sebelum dilanjut, saya sampaikan harapan saya ke Anda sekalian, persaksikanlah: 

Ade Malsasa Akbar, [02.07.17 20:19] 

saya memandang ke depannya bakal muncul suatu kegiatan donasi publik yang besar di Indonesia, yang 
dari donasi itu para kontributornya digaji secara full-time, sementara hasilnya (software) dikembalikan ke 
masyarakat dan siklus ini terus berulang 

Ade Malsasa Akbar, [02.07.17 20:19] 

Itu pandangan saya dan itulah yang mau saya capai dengan kursus ini. Anda mengerti? 

Ade Malsasa Akbar, [02.07.17 20:20] 

Baik, kembali kepada materi. 

Most First Die, [02.07.17 20:20] 
paham, dari masyarakat untuk masyarakat 


Most First Die, [02.07.17 20:20] 
seperti itu ? 



Rezald, [02.07.17 20:21] 

[In reply to Most First Die] 

Mantap 

Rezald, [02.07.17 20:21] 

[ Sticker ] 

Ade Malsasa Akbar, [02.07.17 20:21] 

TAKHAYUL 1: 

Takhayul ini batil dan dusta. Di antara mereka yang menyebarkannya ada orang Indonesia sendiri, dia 
berani bikin pernyataan publik di salah satu majalah komputer, yang mengesankan bahwa komunitas kita 
ini pengemis, mengemis, dikesankan miskin-fakir peminta-minta dan hina. Maka terbantah dengan 
referensi yang ada di Notes. 

Ade Malsasa Akbar, [02.07.17 20:21] 

[Forwarded from Ade Malsasa Akbar] 

[ Photo ] 

HAL AM AN 18 

Ade Malsasa Akbar, [02.07.17 20:22] 

Jangan Anda kira kehidupan berkomunitas kita hanya seputar tanya-jawab di forum, komunitas kita telah 
dimusuhi sekian pihak sejak lama. 

Ade Malsasa Akbar, [02.07.17 20:23] 

TAKHAYUL 2: 

Free software = tidak boleh dijual <— ini bohong besar. Free software dinamakan free apabila boleh 
dijual, boleh dikomersialkan, boleh ditarik keuntungan duit (tanpa batas angka). Software yang melarang 
komersialisasi itu proprietary namanya. 

Ade Malsasa Akbar, [02.07.17 20:23] 

[Forwarded from Ade Malsasa Akbar] 

[ Photo ] 

HAL AM AN 18 

Didiet, [02.07.17 20:24] 

Ternyata free software bukan berarti software gratisan tapi bisa dikomersilkan skrg pertanyaannya gimana 
caranya ? apakah kita harus punya skill programming yg memadai ? Atau misalnya menjadi developer dgn 
latar belakang pendidikan software engineering ? 

Ade Malsasa Akbar, [02.07.17 20:25] 

BUKTI: 

Silakan lihat lisensi IDM dan lisensi Windows 10: 


IDM http://internet-download-manager.softl 12.com/eula.html 



Windows 10 https://www.microsoft.com/en- 

us/U seterms/Retail/W indows/10/U seTerms_Retail_W indows_ 10_English.htm 

Di dalamnya ada perjanjian yang melarang komersialisasi, dan memakai software ini berarti Anda 
berjanji tidak akan melanggar. 

Ade Malsasa Akbar, [02.07.17 20:26] 

Itulah proprietary software, yaitu software yang gagal menunaikan 4 hak dasar pengguna software. Poin 
kegagalannya di antaranya gagal mengizinkan pengguna mendistribusikan software. 

Ade Malsasa Akbar, [02.07.17 20:26] 

Distribusi = menggandakan software, menyebarkan gandaan software, baik digratiskan atau ditarik 
bayaran. 

Ade Malsasa Akbar, [02.07.17 20:27] 

Yang namanya free software itu membebaskan distribusi secara mutlak, yaitu boleh distribusi gratis + 
boleh distribusi berbayar. 

Ade Malsasa Akbar, [02.07.17 20:27] 

Anda paham? Yang paham angkat tangan. 

Imam Safrullah, [02.07.17 20:27] 

© 


Iqbal, [02.07.17 20:27] 

d 

Rifki, [02.07.17 20:27] 

© 


Ardi cloud 3, [02.07.17 20:27] 

0 

Ikrom, [02.07.17 20:27] 

© 


Ade Malsasa Akbar, [02.07.17 20:27] 
Ahsantum. Bagus Anda sekalian. 

ilham bahtiar, [02.07.17 20:27] 
Ikrom: 

© 


Mushlih Nurhasan, [02.07.17 20:27] 

0 



Ade Malsasa Akbar, [02.07.17 20:27] 

[In reply to Didiet] 

Bagus, inilah isi presentasi saya. Ikuti saja. 

Most First Die, [02.07.17 20:28] 

© 


Didiet, [02.07.17 20:28] 

© 

Ade Malsasa Akbar, [02.07.17 20:29] 

TAKHAYUL 3: 

Free software = tidak ada duitnya, tidak mungkin diambil keuntungan duit <— ini palsu dan ini tidak 
benar! Yang benar, free software menyimpan potensi komersial sungguh luar biasa besar. Anda sekalian 
telah melihat buktinya pada Notes 18. 

Ade Malsasa Akbar, [02.07.17 20:29] 

[Forwarded from Ade Malsasa Akbar] 

[ Photo ] 

HAL AM AN 18 

Ade Malsasa Akbar, [02.07.17 20:29] 

Hendaknya peserta tidak mengirimkan stiker ke sini sebab mengganggu. terima kasih. 

Rifki, [02.07.17 20:30] 

Sungguh merugi orang yang masih menggunakan proprietary software. Termasuk saya pun. Padahal para 
user ingin mencoba mengembangkan software tersebut 

Ade Malsasa Akbar, [02.07.17 20:31] 

[In reply to Rifki] 

Benar, memang demikian dan pandangan mata kita ialah pandangan kasihan, bukan pandangan musuh 
kepada teman-teman yang memakai proprietary. Tanggung jawab di situ ialah tanggung jawab si 
developernya, kenapa mereka melepas software sebagai proprietary, padahal bisa free software. 

Ade Malsasa Akbar, [02.07.17 20:32] 

TAKHAYUL 4: 

Semua software tidak boleh dijual <— ini pemahaman proprietary yang mereka berusaha 
mendoktrinkannya kepada Anda! Ini tidak benar, sebab tidak semua software proprietary, ada software 
yang free yang boleh Anda komersialkan sah dan legal dan telah diizinkan oleh pengembangnya sendiri. 

Ade Malsasa Akbar, [02.07.17 20:32] 

[Forwarded from Ade Malsasa Akbar] 

[ Photo ] 

HAL AM AN 18 



Eko Dadang Sukoco, [02.07.17 20:33] 

[In reply to Ade Malsasa Akbar] 

Jangan diulang2 

Rifki, [02.07.17 20:33] 

[In reply to Ade Malsasa Akbar] 

Karena sang developer tidak ingin ada yang ikut menguntungkan selain sang developer. Ini kesalahan 
besar 

Ade Malsasa Akbar, [02.07.17 20:34] 

Baik, untuk bantahan takhayul ini Anda semua paham? Ada yang mau ditanyakan? 

Rezald, [02.07.17 20:34] 

Paham 

Arkamaya Prasetya, [02.07.17 20:34] 

Alhamdulillah... Paham 

Eko Dadang Sukoco, [02.07.17 20:34] 

0 

Rifki, [02.07.17 20:34] 

In sya allah paham. Tidak ada yang ditanyakan 

Rizqi Riyanto, [02.07.17 20:34] 
dilanjutkan 

Ade Malsasa Akbar, [02.07.17 20:34] 

Bagus. Saya lanjut. 

Re: BUNK, [02.07.17 20:34] 
paham 

Most First Die, [02.07.17 20:35] 
bagaimana dengan hak cipta? 

Ade Malsasa Akbar, [02.07.17 20:35] 

Kesimpulan puncak di sini ialah Anda paham bahwa free software BOLEH dikomersialkan. 

Ade Malsasa Akbar, [02.07.17 20:36] 

Halaman 3: 

Ade Malsasa Akbar, [02.07.17 20:36] 

[ Photo ] 

HALAMAN 3 


Ade Malsasa Akbar, [02.07.17 20:36] 



Saya akan berikan kaidah yang bisa Anda pegang seumur hidup Anda: 

Ade Malsasa Akbar, [02.07.17 20:37] 

"hubungan sosial antarmanusia diatur dengan saling ridho antara pihak-pihaknya" 

Ade Malsasa Akbar, [02.07.17 20:37] 

Camkan kaidah ini baik-baik, Anda akan mudah memahami. 

Ade Malsasa Akbar, [02.07.17 20:38] 

Dalam hal software, yaitu distribusi software, peredaran salinan software dari satu pihak ke pihak lain, ini 
semuanya diatur dengan keridhoan kedua belah pihak. Yang membuat ridho, yang memakai ridho; yang 
menyebarkan ridho, yang menerima ridho. 

Ade Malsasa Akbar, [02.07.17 20:38] 

Dari mana kita tahu kalau si pembuat software ridho? 

Ade Malsasa Akbar, [02.07.17 20:38] 

Jawabannya ialah dari lisensi yang diserahkan oleh si pembuat software kepada kita/kepada penerima 
software. 

Ade Malsasa Akbar, [02.07.17 20:39] 

Ingat baik-baik satu kata kunci: 

LISENSI 

Ade Malsasa Akbar, [02.07.17 20:39] 

Hubungan muamalah (sosial, antarmanusia) Anda di bidang software itu bergantung pada lisensi software 
yang Anda pakai. Maka perhatikan baik-baik. 

Ade Malsasa Akbar, [02.07.17 20:40] 

Sederhananya, di rnuka bumi ini, boleh-tidaknya kita memakai & mendistribusi software itu bergantung 
kepada diizinkan-tidaknya hal itu oleh si pemberi lisensi. 

Ade Malsasa Akbar, [02.07.17 20:40] 

Apakah si pembuat software mengizinkan, alias ridho, atau tidak. 

Ade Malsasa Akbar, [02.07.17 20:41] 

Di dunia ini sederhananya terbagi 2 lisensi software itu: 

- lisensi yang proprietary 

- lisensi yang free software 

Ade Malsasa Akbar, [02.07.17 20:41] 

Apa maksudnya? 


Re: BUNK, [02.07.17 20:42] 



free sofware bebas di komersial kan atau di jual dengan harga setinggi mungkin sedangkan propretary 
tidak 


Most First Die, [02.07.17 20:42] 
proprietary = tidak ada izin 
free software = ada izin 

begitu ? 

Ade Malsasa Akbar, [02.07.17 20:42] 

Maksudnya kembali ke kaidah di atas: 

- lisensi proprietary: si pembuat software TIDAK RIDHO Anda melakukan salah satu dari 4 hak dasar 
pengguna (biasanya, mereka tidak ridho Anda menggandakan softwarenya), dan biasanya ini termasuk 
dijual 

- lisensi free software: si pembuat software SUDAH RIDHO Anda menerima & mengamalkan 4 hak 
dasar pengguna (yaitu dia sudah izinkan USE-STUDY-MODIFY-SHARE), dan ini PASTI MUTLAK 
boleh dijual 

Ade Malsasa Akbar, [02.07.17 20:43] 

Anda paham dengan penjelasan ini? Pahami TIDAK RIDHO dengan SUDAH RIDHO di atas. 

Ade Malsasa Akbar, [02.07.17 20:43] 

Yang paham angkat tangan. 

Rifki, [02.07.17 20:43] 

© 


Zainal Arifin A1 Hakim (Zain Akihisa), [02.07.17 20:43] 

0 

Most First Die, [02.07.17 20:43] 

© 


Iqbal, [02.07.17 20:43] 

©0 


Agung Permadi, [02.07.17 20:43] 

0 

zhare asfan, [02.07.17 20:43] 

0 


Re: BUNK, [02.07.17 20:44] 

00 



Ade Malsasa Akbar, [02.07.17 20:44] 
Bagus. Cukup, saya anggap Anda paham. 


Ade Malsasa Akbar, [02.07.17 20:44] 

Artinya di sini betul-betul 2 golongan saling bertentangan, satunya RIDHO dan satunya TIDAK RIDHO. 
Ade Malsasa Akbar, [02.07.17 20:44] 

Maka mengkomersialkan free software itu adalah SAH, dan LEGAL, dan DIIZINKAN, sebab si 
pembuatnya SUDAH RIDHO Anda menjual karyanya. 

Ade Malsasa Akbar, [02.07.17 20:44] 

Paham? 

SpiderMan, [02.07.17 20:45] 

0 

Ade Malsasa Akbar, [02.07.17 20:45] 

Kembali kepada materi: 

Ade Malsasa Akbar, [02.07.17 20:45] 

[Forwarded from Ade Malsasa Akbar] 

[ Photo ] 

HALAMAN 3 

Ade Malsasa Akbar, [02.07.17 20:46] 

Free software itu dinamakan free (merdeka) sebab dia SUDAH RIDHO penggunanya saling berbagi. 
Saling menggandakan software, distribusi, dengan harga atau tanpa harga. 

Ade Malsasa Akbar, [02.07.17 20:46] 

Jadi yang namanya free software itu bukan gratis doang, juga bukan berbayar doang, melainkan memberi 
2 hak itu sekaligus jadi satu. 

Ade Malsasa Akbar, [02.07.17 20:47] 

Yang tidak boleh, kembali kepada kaidah, yaitu melanggar gaya distribusi yang ditentukan oleh si 
pembuat di dalam lisensinya. 

Ade Malsasa Akbar, [02.07.17 20:47] 

Sampai sini dulu, yang paham angkat tangan Anda. 

SpiderMan, [02.07.17 20:48] 

Melanggar contohnya? 

Ebyma Bakti, [02.07.17 20:48] 

00 

Zainal Arihn A1 Hakim (Zain Akihisa), [02.07.17 20:48] 

0 



Ade Malsasa Akbar, [02.07.17 20:48] 

Jangan gunakan stiker di sini. Mengganggu. Gunakan isyarat biasa saja. 

Ade Malsasa Akbar, [02.07.17 20:48] 

Bagus. 

SpiderMan, [02.07.17 20:48] 

[In reply to SpiderMan] 


Rezald, [02.07.17 20:48] 

Saya mau nanya berarti sebelum mengubah app code free software kita harus paham betul dengan terms 
and conditionnya ya ? 

IrvanKun, [02.07.17 20:48] 

[In reply to Ade Malsasa Akbar] 

Maksud yg ini apa mas ade ? 

Rizqi Riyanto, [02.07.17 20:48] 
lanjutkan mas ade 

Ade Malsasa Akbar, [02.07.17 20:49] 

Bagus. Saya jelaskan. 

Ade Malsasa Akbar, [02.07.17 20:49] 

Saya beri kaidah lain yang mestinya seumur hidup belum pernah Anda dengar: 

Ade Malsasa Akbar, [02.07.17 20:49] 

proprietary software = lisensinya cenderung mustahil ditaati 

free software = lisensinya cenderung mustahil dilanggar 

Ade Malsasa Akbar, [02.07.17 20:49] 

Kaidah ini, Anda pernah dengar? 

Roni Ardiyanto, [02.07.17 20:50] 

Belum 

SpiderMan, [02.07.17 20:50] 

Not yet 

Zainal Arihn A1 Hakim (Zain Akihisa), [02.07.17 20:50] 

[In reply to Ade Malsasa Akbar] 

pernah kadang aturan itu dibuat untuk dilanggar. •©• 


Dede24, [02.07.17 20:51] 



[In reply to Ade Malsasa Akbar] 
Kayanya dijadiin propaganda bagus ini $i 


Mekatronik Achmadi, [02.07.17 20:51] 
yg pertama,, kayaknya pernah tahu 

karena itu sering jadi alasan pembenaran tindak pembajakan software 
Firmansyah Soleman, [02.07.17 20:51] 

Saya mau tanya, masalah rom mas akbar. Kalo rom di Samsung itu biasanya gak di share secara cuma2 
kan. Apa yg port rom itu bisa di katakan ilegal? 

Ade Malsasa Akbar, [02.07.17 20:52] 

Baik, saya jelaskan. 

Ade Malsasa Akbar, [02.07.17 20:52] 

Proprietary software itu antisosial, artinya dia melarang kehidupan sosial manusia. 

Ade Malsasa Akbar, [02.07.17 20:52] 

Maka kaidahnya diterapkan: 

Ade Malsasa Akbar, [02.07.17 20:52] 

Anda tidak akan pernah bisa legal menggunakan Windows, selama Anda manusia (makhluk sosial) 

Ade Malsasa Akbar, [02.07.17 20:52] 

Itu penerapan kaidahnya. Ada yang bingung? 

Zainal Arihn A1 Hakim (Zain Akihisa), [02.07.17 20:53] 

0 

Rizqi Riyanto, [02.07.17 20:53] 
masihbingung maksutnya 

SpiderMan, [02.07.17 20:54] 

[In reply to Ade Malsasa Akbar] 

m 

Ade Malsasa Akbar, [02.07.17 20:54] 

Baik, saya perjelas: 

Semua pengguna Windows itu pasti melanggar lisensi Windows, walaupun mereka komitmen legal. 

Ade Malsasa Akbar, [02.07.17 20:54] 

Sebab lisensinya ialah antisosial. 

Ade Malsasa Akbar, [02.07.17 20:54] 

Menyetujui lisensi Windows itu apa, sih, artinya? Ada yang bisa jelaskan? 



Mekatronik Achmadi, [02.07.17 20:54] 
paham,, 

makhluk sosial cenderung bantu sesama,, termasuk berbagi copy windows 

Ade Malsasa Akbar, [02.07.17 20:55] 

Nggak ada yang bisa jelaskan? 

Zainal Arifin A1 Hakim (Zain Akihisa), [02.07.17 20:55] 

[In reply to Ade Malsasa Akbar] 

tunduk dan patuh terhadap aturan yg dibuatnya? 

Rifki, [02.07.17 20:55] 

[In reply to Ade Malsasa Akbar] 

Mungkin mengikuti sesuai yang ada di lisensiya (?) 

Ade Malsasa Akbar, [02.07.17 20:55] 

Baik ini jawabannya: 

menyetujui lisensi Windows = saya berjanji kepada Microsoft untuk menolak membantu orang lain siapa 
pun itu untuk selama-lamanya 

Ade Malsasa Akbar, [02.07.17 20:55] 

Itu antisosial namanya. 

Ade Malsasa Akbar, [02.07.17 20:57] 

Contoh nyata: perhatikan lisensi Windows 10 https://www.microsoft.com/en- 

us/Useterms/Retail/Windows/10/UseTerms_Retail_Windows_10_English.htm bagian 2. a. —> berarti 
Anda dilarang menginstal 1 Windows di 2 komputer berbeda, juga dilarang menggunakan 1 Windows 
berdua dengan anak Anda. 

Ade Malsasa Akbar, [02.07.17 20:57] 

Sebab ketika Anda melakukan itu, berarti Anda melanggar lisensi yang sudah Anda sepakati sendiri. 

SpiderMan, [02.07.17 20:57] 

[In reply to Ade Malsasa Akbar] 

Oke paham 

Ade Malsasa Akbar, [02.07.17 20:57] 

Itu yang dimaksud lisensi proprietary cenderung mustahil ditaati. Sebab Anda semua ialah makhluk 
sosial. 

Ade Malsasa Akbar, [02.07.17 20:58] 

Cukup dengan contoh Windows. Kembali ke free software. 


Ade Malsasa Akbar, [02.07.17 20:58] 



Adapun free software sebaliknya, justru cenderung Anda susah melanggar. 


Ade Malsasa Akbar, [02.07.17 20:58] 

Gimana cara melanggar lisensi free software? Sulit sekali, sebab hak individu & hak sosial sudah 
dibolehkan. 

Ade Malsasa Akbar, [02.07.17 20:59] 

Mau menggandakan software? Windows melarang, free software membolehkan. <— maka Anda tidak 
melanggar 

Mau mengubah software? Windows melarang, free software membolehkan <— tidak melanggar juga 

Mau menjual salinan software? Windows melarang, free software membolehkan <— tidak melanggar 
juga 

Ade Malsasa Akbar, [02.07.17 21:00] 

Perhatikan ini, maka free software JAUH LEBIH AMAN dalam hal perizinannya dibanding proprietary. 
Ade Malsasa Akbar, [02.07.17 21:00] 

Maka Anda sekalian tidak bisa mempersamakan free dengan proprietary, sebab yang satu aman yang satu 
tidak. 

Ade Malsasa Akbar, [02.07.17 21:00] 

Yang paham angkat tangan. 

Iqbal, [02.07.17 21:00] 

m 

Mushlih Nurhasan, [02.07.17 21:00] 

0 

Ardi cloud 3, [02.07.17 21:00] 

Hpencerahan yang sangat bermanfaat 

Ade Malsasa Akbar, [02.07.17 21:01] 

Bagus. 

zhare asfan, [02.07.17 21:01] 

m 

Rifki, [02.07.17 21:01] 

© 


Rizqi Riyanto, [02.07.17 21:01] 
sangat paham 


Re: BUNK, [02.07.17 21:01] 



m 

Rizqi Riyanto, [02.07.17 21:01] 
lanjukat mas 

Abu Zakaria Pandu, [02.07.17 21:01] 

©0 


Dede24, [02.07.17 21:01] 

Sebentar....Jadi bagaimana dengan apple? 

Arkamaya Prasetya, [02.07.17 21:01] 

Paham 

MFaqeeh, [02.07.17 21:01] 

Hmm... Rasanya jadi pengen menghajar itu Microsoft 
Ade Malsasa Akbar, [02.07.17 21:01] 

Apa yang tidak diizinkan dalam distribusi free software? Yang tidak diizinkan ialah melanggar 
distribution terms. 

Ade Malsasa Akbar, [02.07.17 21:01] 

[Forwarded from Ade Malsasa Akbar] 

[ Photo ] 

HALAMAN 3 

Ade Malsasa Akbar, [02.07.17 21:01] 

Apa itu distribution terms? 

Ade Malsasa Akbar, [02.07.17 21:02] 

Distribution terms (DT) adalah wasiat atau aturan dari si pembuat software, yang memberi Anda lisensi, 
seperti apa harusnya software didistribusikan. 

Ade Malsasa Akbar, [02.07.17 21:03] 

Jadi walaupun itu software free software, ada beberapa tipe lisensi yang mengharuskan Anda menempuh 
cara tertentu dalam mendistribusikannya. 

Ade Malsasa Akbar, [02.07.17 21:03] 

Kendati demikian, kembali ke kaidah, free software masihlah JAUH LEBIH AMAN dan LEBIH 
MEMPERMUDAH Anda dalam distribusi dibanding proprietary. 

Ade Malsasa Akbar, [02.07.17 21:03] 

Contohnya apa? 


Ade Malsasa Akbar, [02.07.17 21:04] 

Contohnya software yang berlisensi GNU GPL, lisensinya menyuruh Anda apabila mendistribusikan 
software harus disertai dengan source code. 



Ade Malsasa Akbar, [02.07.17 21:04] 

Turunan software yang tadinya berlisensi GNU GPL, harus berlisensi GNU GPL pula tidak boleh diganti 
jadi BSD atau yang lain. 

Ade Malsasa Akbar, [02.07.17 21:04] 

Itu contoh DT yang harus Anda patuhi. 

Ade Malsasa Akbar, [02.07.17 21:04] 

Yang paham angkat tangan. 

Rifki, [02.07.17 21:05] 

© 


Ikrom, [02.07.17 21:05] 

© 


Dede24, [02.07.17 21:05] 

BSD itu lisensi? 

Re: BUNK, [02.07.17 21:05] 

00 msh bingung kang BSD itu ap 

Re: BUNK, [02.07.17 21:05] 
a 

28591, [02.07.17 21:05] 

© 

Ade Malsasa Akbar, [02.07.17 21:05] 

@NotEveryoneIsLikeYou BSD License, iya lisensi. BSD pun nama OS tersendiri di luar GNU 

Ade Malsasa Akbar, [02.07.17 21:05] 

Bagus, kebingungan Anda simpanlah dulu. Saya lanjut. 

Agung Permadi, [02.07.17 21:05] 

00 

Ade Malsasa Akbar, [02.07.17 21:06] 

Notes halaman 3: 

Ade Malsasa Akbar, [02.07.17 21:06] 

[ Photo ] 

NOTES HALAMAN 3 


Ade Malsasa Akbar, [02.07.17 21:06] 
Saya salinkan teksnya: 



“Selling Free Software Is OK” https://www.gnu.org/philosophy/selling.en.html 


Asli: http://www.gnu.org/philosophy/free-sw.html 

Bahasa Indonesia: https://malsasa.wordpress.com/2016/04/06/apa-itu-free-software/ 

Contoh lisensi GPL: https://www.gnu.org/licenses/gpl-3-0.en.html 
Contoh lisensi BSD: https://www.gnu. 0 rg/licenses/license-list.html#M 0 difiedBSD 
Contoh lisensi public domain: https://www.gnu. 0 rg/licenses/license-list.html#CCO 
Ade Malsasa Akbar, [02.07.17 21:07] 

Inilah referensi mengenai lisensi-lisensi yang saya sebutkan di atas. Silakan pelajari sendiri di luar kursus 
ini. 

Ade Malsasa Akbar, [02.07.17 21:07] 

Jadi kesimpulan puncaknya di Halaman 3 ini selama software itu berlisensi free software (atau public 
domain), maka bisa dikomersialkan/dijual dan aman bagi semua orang. 

Ade Malsasa Akbar, [02.07.17 21:08] 

Bahkan orang yang bukan programer pun aman mengkomersialkan free software, selama lisensinya free 
software. 

Ade Malsasa Akbar, [02.07.17 21:08] 

Baik, Anda paham dengan kesimpulan saya? Yang paham angkat tangan. 

Zainal Arihn A1 Hakim (Zain Akihisa), [02.07.17 21:09] 

0 

Agung Permadi, [02.07.17 21:09] 

m 

Ade Malsasa Akbar, [02.07.17 21:10] 

Bagus. 

Ade Malsasa Akbar, [02.07.17 21:10] 

Ingat baik-baik makna 'aman' di situ ialah: 

Anda gak usah baca lisensinya untuk sekadar menjualnya 

Ade Malsasa Akbar, [02.07.17 21:11] 

Jadi hemat waktu, hemat pikiran, hemat daya otak, lebih efisien dan cepat sampai. 


Ade Malsasa Akbar, [02.07.17 21:11] 



Itulah free software dan itu yang hams Anda ketahui. Selama dia free, maka menyalinnya untuk orang 
lain sembari minta upah, adalah OK dan SAH. 

Ade Malsasa Akbar, [02.07.17 21:12] 

Lanjut. 

Ade Malsasa Akbar, [02.07.17 21:12] 

Halaman 4: 

Ade Malsasa Akbar, [02.07.17 21:12] 

[ Photo ] 

HALAMAN 4 

Ade Malsasa Akbar, [02.07.17 21:12] 

Perhatikan baik-baik ini sangat fundamental, ini dasarannya Anda mengkomersialkan free software, yaitu 
Anda tahu apa yang bisa dijual. 

Ade Malsasa Akbar, [02.07.17 21:13] 

Perhatikan: 

Yang dijual itu: 

- Softwarenya itu sendiri 

- Jasa seputar software 

- Barang terkait software 

Ade Malsasa Akbar, [02.07.17 21:13] 

Dan poin kedua ini harus Anda ingat baik-baik: 

- software ada 2 macam, software buatan orang lain bisa, dan software buatan sendiri juga bisa 

Ade Malsasa Akbar, [02.07.17 21:14] 

Kemudian pahami ada 2 area: 

- software privat: software yang dibikin untuk kebutuhan internal suatu badan dan tidak dipublikasikan 

- software publik: software yang dipublikasikan ke masyarakat (misal: bisa diakses di internet) 

Ade Malsasa Akbar, [02.07.17 21:14] 

Kedua area ini masing-masingnya bisa diadakan free software & bisa dikomersialkan. 

Ade Malsasa Akbar, [02.07.17 21:15] 

Kemudian terakhir, software itu punya 2 wujud: 

- wujud original: namanya wujud source code 


- wujud turunan: namanya wujud binary code 



Ade Malsasa Akbar, [02.07.17 21:15] 

Baik, Anda yang paham penjelasan Halaman 4 angkat tangan. 

Most First Die, [02.07.17 21:16] 

© 


Ikrom, [02.07.17 21:16] 

© 


Rizqi Riyanto, [02.07.17 21:16] 
lanjutkan mas ade 

Mekatronik Achmadi, [02.07.17 21:16] 
bagaimana bila software private dijual kepada publik? 

Roni Ardiyanto, [02.07.17 21:16] 

© 


Abu Zakaria Pandu, [02.07.17 21:16] 

©0 


Ade Malsasa Akbar, [02.07.17 21:17] 

Bagus. 

Ade Malsasa Akbar, [02.07.17 21:17] 

Ada satu takhayul penting yang hams saya jelaskan di sini: 

Zainal Arifin A1 Hakim (Zain Akihisa), [02.07.17 21:17] 

[In reply to Ade Malsasa Akbar] 

sedikit bingung dg yg jenis privat, apakah software tersebut masih bisa di bilang free software?? karena 
tidak dipublikasikan? 

Ade Malsasa Akbar, [02.07.17 21:17] 

Di Indonesia, masyarakat itu dipaksa memahami bahwa software itu hanya binary code. Masyarakat itu 
diusahakan supaya bodoh gak ngerti sama sekali tentang source code. 

Ade Malsasa Akbar, [02.07.17 21:18] 

Dengan kata lain, Anda di Indonesia ini seakan-akan diidoktrin supaya tidak tahu bahwa setiap software 
punya wujud original, yang disebut source code. 

Ade Malsasa Akbar, [02.07.17 21:18] 

Ini sangat mudah dibuktikan contohnya mereka yang menganggap GNU sebagai OS hanya karena GNU 
tidak tersedia dalam bentuk ISO. Itu salah. GNU itu tetap OS, hanya saja dipublikasikan 100% sebagai 
source code (wujud original). 


Ade Malsasa Akbar, [02.07.17 21:19] 



Masyarakat yang terkena doktrin tersebut sangat mudah ditipu: 


"belilah software 'original', Anda adalah kriminal kalau tidak beli" 

Ade Malsasa Akbar, [02.07.17 21:20] 

Maka doktrin ini sangat lemah seperti sarang laba-laba ketika kita tanya: 

"kamu ngomong original, original, sekarang mana source code produk kamu?" 

Ade Malsasa Akbar, [02.07.17 21:20] 

Mereka akan terdiam sebab itu yang mereka sembunyikan, itu hak Anda pengguna proprietary yang 
mereka belum tunaikan. 

Ade Malsasa Akbar, [02.07.17 21:21] 

[In reply to Mekatronik Achmadi] 

Maka si software tidak lagi berstatus privat, tetapi dia disebut publik. Simpel. 

Ade Malsasa Akbar, [02.07.17 21:21] 

[In reply to Zainal Arifin A1 Hakim (Zain Akihisa)] 

Tidak ada keharusan si pengembang harus memublikasikan software. Free software tidak 
mempersyaratkan software harus publik. 

Ade Malsasa Akbar, [02.07.17 21:21] 

Justru sebaliknya, mayoritas duit gede dari bisnis free software itu dengan membuat software-software 
privat. 

Ade Malsasa Akbar, [02.07.17 21:22] 

Yakni contohnya software untuk kebutuhan internal perusahaan, tidak dipublikasikan ke luar. 

Ade Malsasa Akbar, [02.07.17 21:22] 

Yang paham angkat tangan. Yang bingung silakan tanya. 

Hasannudin Amin, [02.07.17 21:22] 
paham Mas 

Rizqi Riyanto, [02.07.17 21:22] 
binggung puyeng© 

Agung Permadi, [02.07.17 21:23] 

m 

Ebyma Bakti, [02.07.17 21:23] 

m 

Ade Malsasa Akbar, [02.07.17 21:24] 

Intinya, area bisnis Anda dijelaskan oleh HALAMAN 4 itu sangat-sangat luas bahkan mencakup semua 
lini. 



Ade Malsasa Akbar, [02.07.17 21:24] 

Sungguh peluang besar. 

Rifki, [02.07.17 21:24] 

Jadi yang software private hanya untuk diperuntukan untuk suatu perusahaan? 

Ade Malsasa Akbar, [02.07.17 21:25] 

[In reply to Rifki] 

Benar, jadi di situ 2 pihaknya jelas: 

pembuatnya: kita selaku developer 

penggunanya: mereka perusahaan selaku pengguna 

Paham? 

Arkamaya Prasetya, [02.07.17 21:25] 

Apa yang terjadi jika melanggar distribution term free software? 

Rifki, [02.07.17 21:25] 

Paham paham 

Ade Malsasa Akbar, [02.07.17 21:25] 

[In reply to Arkamaya Prasetya] 

Kasus seperti ini hampir-hampir mustahil terjadi. Sebab free software sudah mengizinkan semua lini 
sosial pengguna. 

Ade Malsasa Akbar, [02.07.17 21:26] 

[In reply to Arkamaya Prasetya] 

Adapun bila terjadi, 'urf (kebiasaan, budaya) komunitas free software ialah menyelesaikan secara 
kekeluargaan. 

Ade Malsasa Akbar, [02.07.17 21:26] 

Jadi pihak yang tahu karyanya dilanggar, kalaupun terjadi, kirim email ke si pelaku yang diduga 
melanggar. 

Ade Malsasa Akbar, [02.07.17 21:26] 

Seperti itu, diselesaikan case-by-case. 

Ade Malsasa Akbar, [02.07.17 21:27] 

Satu kasus dengan kasus lain bisa beda output, misalnya kalau pelakunya cuma orang awam, yaa tidak 
bakal dibawa ke pengadilan. 

Mekatronik Achmadi, [02.07.17 21:27] 

mksud saya„ misal saya ada temen yg kerja di Google 



karyawan Google secara internal pakai modified Ubuntu (Goobuntu) 


apakah boleh misal teman saya itu mnjual Goobuntu secara publik mngingat itu OS internal Google 

saya sndiri belum tahu detil lisensi Goobuntu 

Ade Malsasa Akbar, [02.07.17 21:28] 

[In reply to Mekatronik Achmadi] 

Si OS tetap free software, hanya saja si teman itu akan bermasalah dengan Google sebab dia melanggar 
aturan perusahaan. Jadi gak ada hubungannya dengan free software. 

Ade Malsasa Akbar, [02.07.17 21:28] 

Jadi komunitas kita itu bukan komunitas yang brutal, yang kejam, yang suka memfitnah masyarkat sampai 
mengadudomba. 

Ade Malsasa Akbar, [02.07.17 21:29] 

Komunitas kita tidak pernah memakai istilah "pembajakan" untuk menyebut pelanggaran lisensi, sebab 
istilah jahat ini ialah istilahnya golongan proprietary. 

Ade Malsasa Akbar, [02.07.17 21:30] 

Jika Anda melihat orang menyebarkan GNU/Linux dengan dalil "hilangkan pembajakan software", maka 
dia sama sekali bukan dari free software movement. Ini bukan cara kami free software community 
mengajarkan free software. 

Ade Malsasa Akbar, [02.07.17 21:30] 

[In reply to Mekatronik Achmadi] 

Bila OS asalnya GNU GPL, yaaa OS turunannya sudah pasti GNU GPL juga. Tidak ada yang perlu 
dibingungkan. 

Ade Malsasa Akbar, [02.07.17 21:31] 

[Forwarded from Ade Malsasa Akbar] 

[ Photo ] 

HALAMAN 4 

Ade Malsasa Akbar, [02.07.17 21:31] 

Perhatikan Halaman 4 ini, saya tanya, di manakah bisnisnya Red Hat dengan produknya Red Hat 
Enterprise Linux? 

Ade Malsasa Akbar, [02.07.17 21:31] 

Ada yang bisa jawab? 

Ade Malsasa Akbar, [02.07.17 21:32] 

Tidak ada yang jawab? 

SpiderMan, [02.07.17 21:32] 

Support dukungan ? 



Mekatronik Achmadi, [02.07.17 21:32] 

RedHat jualan technical support untuk RHEL 

Mekatronik Achmadi, [02.07.17 21:33] 
tp OS sndiri bisa diakses lewat project Fedora 

Ade Malsasa Akbar, [02.07.17 21:33] 

LIhat. Jawaban Anda bukan jawaban untuk pertanyaan di atas. 

Ade Malsasa Akbar, [02.07.17 21:34] 

Jawaban Anda ini muncul disebabkan oleh pengaruh takhayul yang Anda tidak sadari, yaitu bahwa free 
software tidak boleh dijual (maka yang dijual jasa support-nya). Ini keliru. 

Mekatronik Achmadi, [02.07.17 21:34] 
jual Jasa? 

Abu Dawud, [02.07.17 21:34] 
masayaAllah, 

jazakallahu khair kang @Malsasa 

Agung Permadi, [02.07.17 21:34] 
software, jasa, barang. 

Ade Malsasa Akbar, [02.07.17 21:34] 

Jawaban yang benar adalah... 

Ade Malsasa Akbar, [02.07.17 21:34] 

Yang dijual oleh Red Hat itu ialah binary code dari distribusi RHEL, sementara mereka distribusikan 
source code-nya gratis. 

Ade Malsasa Akbar, [02.07.17 21:35] 

Pahami ini baik-baik dan ingat dengan jelas. 

Ade Malsasa Akbar, [02.07.17 21:35] 

Mereka jual software-nya, tegas dan jelas terang kita nyatakan. 

Ade Malsasa Akbar, [02.07.17 21:35] 

Lalu di mana jasa support-nya? 

Ade Malsasa Akbar, [02.07.17 21:35] 

Jawabannya juga termaktub dalam jawaban saya di atas, cuma, Anda perlu membongkamya sedikit: 

Mekatronik Achmadi, [02.07.17 21:37] 
bugfixing? 


Ade Malsasa Akbar, [02.07.17 21:37] 



Red Hat tidak membuat semua software sendiri, maka dia menjual software BUATAN ORANG LAIN 
(lihat Halaman 4) 

Red Hat mengumpulkan software puluhan ribu jumlahnya dalam bentuk source code dari seluruh dunia 

Red Hat memproses source code tadi menjadi binary code satu per satu sampai jadilah repo + RHEL 

Yang dijual oleh Red Hat ialah binary code, yang Anda harus subscribe berbayar 

Ade Malsasa Akbar, [02.07.17 21:37] 

Di mana jasa Red Hat? 

Ade Malsasa Akbar, [02.07.17 21:37] 

Jasa mereka ada di bagian "memperoses source code menjadi binary code". 

Ade Malsasa Akbar, [02.07.17 21:37] 

Itu jasa mereka yang paling intinya. 

Ade Malsasa Akbar, [02.07.17 21:38] 

Yang Anda beli dari RHEL itu subscription, yaitu hak akses untuk mendownload binary code dari paket- 
paket software di repo, termasuk updates dan bugfix. 

Ade Malsasa Akbar, [02.07.17 21:38] 

Itu bisnisnya Red Hat dalam bahasa termudah. 

Ade Malsasa Akbar, [02.07.17 21:38] 

Red Hat tetap mendistribusikan semua source code dan digratiskan oleh mereka. 

Ade Malsasa Akbar, [02.07.17 21:38] 

Yang paham angkat tangan. 

SpiderMan, [02.07.17 21:39] 

0 

sudiro, [02.07.17 21:39] 

0 

Mushlih Nurhasan, [02.07.17 21:39] 

0 

Abu Dawud, [02.07.17 21:39] 

0 

Abu Ab.Bas muslim, [02.07.17 21:39] 

© 


Zainal Arifin A1 Hakim (Zain Akihisa), [02.07.17 21:39] 



0 


Mekatronik Achmadi, [02.07.17 21:39] 

bahkan kerjaan downstream aja,, sebenarnya bisa mnghasilkan duit 
Arkamaya Prasetya, [02.07.17 21:39] 

00 

Ade Malsasa Akbar, [02.07.17 21:39] 

Saya tanya kalau gitu: 

apakah Anda baru mendengar penjelasan bisnis Red Hat ini, hari ini di sini? 

Reliana Sitorus, [02.07.17 21:39] 

© 


SpiderMan, [02.07.17 21:39] 

[In reply to Ade Malsasa Akbar] 
Yes 

Rifki, [02.07.17 21:39] 

Seya baru tahi 

sudiro, [02.07.17 21:39] 

0 

Abu Dawud, [02.07.17 21:39] 

[In reply to Ade Malsasa Akbar] 
indeed 

Rifki, [02.07.17 21:40] 

Tahu 

Rizqi Riyanto, [02.07.17 21:40] 
yes 

Agung Permadi, [02.07.17 21:40] 

00 

sudiro, [02.07.17 21:40] 

[In reply to sudiro] 
yes 

Reliana Sitorus, [02.07.17 21:40] 
Ya 


Ade Malsasa Akbar, [02.07.17 21:40] 




Yap, seperti inilah kondisi rakyat dan pemerintahan Indonesia kita. Maka kita harus punya rasa cinta 
masyarakat, kita jelaskan ini sejelas-jelasnya dengan adil dan amanah. 


Mekatronik Achmadi, [02.07.17 21:40] 

yg saya tahu„ penghasilannya dr technical support 

gak tahu klo kerjaan packaging dowstream mereka jg sumber penghasilan mereka 

Ade Malsasa Akbar, [02.07.17 21:40] 

Supaya negara kita ini bisa ambil manfaat sebesar-besarnya. 

Ade Malsasa Akbar, [02.07.17 21:41] 

[In reply to Mekatronik Achmadi] 

Iya, sama juga puluhan orang yang saya sengaja PM, mereka bilang seperti ini, sebabnya sebab mereka 
selama ini diajarinya begitu. 

Ade Malsasa Akbar, [02.07.17 21:41] 

Berarti memang orang yang paham free software & software freedom itu sangat sedikit. 

Abu Dawud, [02.07.17 21:41] 
lanjutkan kang 

Re: BUNK, [02.07.17 21:42] 
mantav kang 

Ade Malsasa Akbar, [02.07.17 21:42] 

Baik, dengan ini saya katakan kepada Anda semua: 

yang bisa dijual dari free software itu: 

- source code-nya dijual, binary code-nya gratis = BOLEH 

- source code-nya gratis, binary code-nya dijual = BOLEH 

- source code-nya dijual, binary code-nya juga dijual = BOLEH 

Ade Malsasa Akbar, [02.07.17 21:42] 

Lihat! 

Ade Malsasa Akbar, [02.07.17 21:42] 

Betapa luar biasa besar peluang ini, ketiga komposisinya boleh semua. 

Ade Malsasa Akbar, [02.07.17 21:43] 

Red Hat yang mana? Yang kedua -> source gratis, binary berbayar. 

Rizqi Riyanto, [02.07.17 21:43] 

binary code itu sepeti apa maaf masih awam 




Ade Malsasa Akbar, [02.07.17 21:43] 

[In reply to Abu Dawud] 

Nah ini Kang Abu Dawud termasuk salah satu orang yang saya PM. 

Ade Malsasa Akbar, [02.07.17 21:43] 

[In reply to Rizqi Riyanto] 

Tahu .exe? 

Ade Malsasa Akbar, [02.07.17 21:43] 

[In reply to Rizqi Riyanto] 

Itu software yang sudah berbentuk binary code. 

Abu Dawud, [02.07.17 21:43] 

[In reply to Ade Malsasa Akbar] 

kalau source gratis berarti kita bisa compile snediri kang ? 

Ade Malsasa Akbar, [02.07.17 21:44] 

[In reply to Abu Dawud] 

Benar, lha itu CentOS bisa ada sebab recompile source code RHEL. 

Ade Malsasa Akbar, [02.07.17 21:44] 

[In reply to Rizqi Riyanto] 

Tahu CD Windows? Bisa dijalankan di komputer? Maka itu binary code. 

sudiro, [02.07.17 21:44] 

[In reply to Ade Malsasa Akbar] 
cuma tahu aja klo itu untuk windows 

Abu Dawud, [02.07.17 21:44] 

[In reply to Ade Malsasa Akbar] 

Salut sama akang, Pejuang yang sangat hebat 

Reliana Sitorus, [02.07.17 21:45] 

Sangat menarik, tp sh beanar2 nol cli ini. Sangat ingin menggunakan dan beralih ke cli free 

Rizqi Riyanto, [02.07.17 21:45] 
siap paham 

Ade Malsasa Akbar, [02.07.17 21:45] 

Baik, saya lanjutkan. 

Ade Malsasa Akbar, [02.07.17 21:45] 

[In reply to Rizqi Riyanto] 

Source code adalah wujud original software, ketahuilah semua software binary code punya wujud original. 


Ade Malsasa Akbar, [02.07.17 21:46] 



Apabila source code ditunaikan ke pengguna, maka Microsoft Office bisa dibuatkan versi GNU/Linux 
dan versi BSD-nya, sehingga semua orang bisa pakai. 

Ade Malsasa Akbar, [02.07.17 21:46] 

Itu sedikit cuplikannya. 

Abu Dawud, [02.07.17 21:46] 

[In reply to Ade Malsasa Akbar] 

um 

Rizqi Riyanto, [02.07.17 21:46] 
wujud originalnya sourcode 

Mekatronik Achmadi, [02.07.17 21:47] 

[In reply to Reliana Sitorus] 

sepertinya "GNU/Linux/FOSS = CLI" ini jg tahayul yg perlu diluruskn 

SpiderMan, [02.07.17 21:47] 

[In reply to Mekatronik Achmadi] 

Wkwkwk dont oot 

Ade Malsasa Akbar, [02.07.17 21:47] 

Talbisnya mereka (pengkaburan) menyebut binary code sebagai software original. Ini keliru. 

Ade Malsasa Akbar, [02.07.17 21:47] 

Yang disebut software itu adalah source code, tanpa source code tidak ada software, dan tanpa source 
code hak pengguna hilang. 

Ade Malsasa Akbar, [02.07.17 21:48] 

[In reply to Mekatronik Achmadi] 

Bedakan antara orang yang tidak mengerti (awam), dengan orang yang memang menyimpang. Takhayul 
itu dibuat oleh orang-orang yang sudah tahu tapi sengaja menyesatkan orang. 

Ade Malsasa Akbar, [02.07.17 21:48] 

Jadi kesalahan seorang awam bukanlah takhayul. 

Abu Dawud, [02.07.17 21:49] 

[In reply to Ade Malsasa Akbar] 

saya pernah dengar dari dosen saya 

"paten itu termasuk algoritma dari software itu sendiri" 

nah yang saya bingungkan, apakah inkscape dengan CorelDraw itu algoritmanya benar2 berbeda mutlak 
atau pernyataan itu hanyalah tahayul ? 

Ade Malsasa Akbar, [02.07.17 21:49] 

Anda berhak tahu masalah 2 wujud software ini dan sudah saya jelaskan di blog saya 
https://restava.wordpress.com/2017/04/01/dua-wujud-software/ . Silakan baca di luar kursus ini, silakan 
perdalam dan dalami. 



Ade Malsasa Akbar, [02.07.17 21:49] 

[In reply to Abu Dawud] 

Ini masalah lain. Saya akan jawab di luar kursus, tidak di sini. 

Abu Dawud, [02.07.17 21:49] 

[In reply to Abu Dawud] 
maaf maksudnya lisensi 

Abu Dawud, [02.07.17 21:50] 

[In reply to Ade Malsasa Akbar] 
baik 

sudiro, [02.07.17 21:50] 

[In reply to Ade Malsasa Akbar] 
di mana mas? di blog kah? 

Ade Malsasa Akbar, [02.07.17 21:50] 

Yang jelas, paten hanya berlaku untuk "idea" (ide), jadi termasuk algoritma tetapi TIDAK TERMASUK 
dzat software itu sendiri. 

Ade Malsasa Akbar, [02.07.17 21:50] 

Baik, lanjut. 

Ade Malsasa Akbar, [02.07.17 21:51] 

[ Photo ] 

HALAMAN 5 

Ade Malsasa Akbar, [02.07.17 21:51] 

Inilah halaman yang sangat penting, membahas pentingnya komersialisasi free software untuk diri-diri 
kita sendiri & komunitas kita! 

Abu Dawud, [02.07.17 21:51] 

[In reply to Ade Malsasa Akbar] 

semoga nantinya ada proyek untuk komunitas Free Software Indonesia 
Ade Malsasa Akbar, [02.07.17 21:52] 

Silakan lihat, bahwa pertama-tama fungsi komersialisasi free software ialah membuka lapangan kerja. 
Ade Malsasa Akbar, [02.07.17 21:52] 

Maka tentu yang harus Anda ketahui ialah apa saja hak-hak Anda atas free software & sudah saya 
jelaskan tadi. 

Abu Dawud, [02.07.17 21:52] 

[In reply to Ade Malsasa Akbar] 
mantap, lanjutkan kang 



Ade Malsasa Akbar, [02.07.17 21:52] 

Selain itu, kita berkomunitas BUTUH DUIT. 

Ade Malsasa Akbar, [02.07.17 21:52] 

Kita berkomunitas kita realistis. Kita tidak ngimpi. 

Reliana Sitorus, [02.07.17 21:53] 

Maaf mas bjkan nggak serius tp sy tdk bisa membaca dgn baik krn sedang skait mata. 

Ade Malsasa Akbar, [02.07.17 21:53] 

Server repositori yang Anda akses, butuh duit gede untuk menjaminnya tetap nyala. 

Ade Malsasa Akbar, [02.07.17 21:53] 

[In reply to Reliana Sitorus] 

Yap, tidak mengapa, ikuti saja dulu dengan tenang, Mbak. 

Ade Malsasa Akbar, [02.07.17 21:53] 

Sosialisasi yang dijalankan, bahkan kursus online begini aja, dibutuhkan dana untuk bisa berlangsung. 

Abu Dawud, [02.07.17 21:53] 

[In reply to Ade Malsasa Akbar] 
jadi rnerasa berhutang 

Firman, [02.07.17 21:53] 

[In reply to Most First Die] 

Sama gan... 

Ade Malsasa Akbar, [02.07.17 21:54] 

Tentu saja pengembangan software lebih banyak butuh uang. 

Abu Dawud, [02.07.17 21:54] 

[In reply to Ade Malsasa Akbar] 
jazakallahu khair. 

kalau donasi belum bisa, maklum masih kuliah 
Ade Malsasa Akbar, [02.07.17 21:54] 

Sebab butuh programer ahli untuk menyelesaikan tugas-tugas & htur-htur yang kurang. 

Andrias, [02.07.17 21:54] 

Tambah lagi.. Indonesia harus kuat IT nya dan kesadaran untuk membangun software sendiri itu kecil 
sekali.. kecenderungan untuk membeli itu lebih kuat... coba disurvey om berapa banyak yang ikut kursus 
yang pake libreoffice dalam pekerjaan sehari2x nya.. 

Ade Malsasa Akbar, [02.07.17 21:54] 

Dan tentu, kita butuh pembukaan lapangan kerja supaya para sukarelawan di komunitas kita tidak hilang. 


Ade Malsasa Akbar, [02.07.17 21:55] 



Kita perlu menggaji para sukarelawan. 


Imam Safrullah, [02.07.17 21:55] 

[In reply to Ade Malsasa Akbar] 

Ah, keren sekali 

Ade Malsasa Akbar, [02.07.17 21:55] 

[In reply to Andrias] 

Saya tidak perlu melakukan itu sebab saya pelakunya dan saya termasuk pendiri komunitasnya. 

Ade Malsasa Akbar, [02.07.17 21:56] 

Kita mungkin menyangka, komunitas bisa didirikan di mana saja kapan saja, tetapi kadang kita lupa 
bahwa mempertahankannya butuh dana. 

Ade Malsasa Akbar, [02.07.17 21:56] 

Sedikitnya peserta yang datang itu disebabkan paling utamanya, sebab mereka pikir, ini komunitas tidak 
bisa menggaji saya. 

Abu Dawud, [02.07.17 21:56] 

[In reply to Ade Malsasa Akbar] 
indeed 

Ade Malsasa Akbar, [02.07.17 21:57] 

Yap, dengan kursus ini saya mau setiap orang menyadari betapa pentingnya ta’awun (gotong royong, 
kolaborasi, kerja sama) di bidang ini. 

Ade Malsasa Akbar, [02.07.17 21:57] 

Kita tidak bisa bekerja sendiri-sendiri lagi. 

Ade Malsasa Akbar, [02.07.17 21:58] 

Di atas saya cantumkan poin terakhir, menyumbang ke komunitas lain, sebab percontohan komunitas kita 
seperti itu. 

Ade Malsasa Akbar, [02.07.17 21:58] 

Proyek A punya dana sekian, setelah dipakai sendiri, masih sisa, oh mereka sumbangkan ke komunitas 
lain. 

Ade Malsasa Akbar, [02.07.17 21:58] 

Begitu. 

Ade Malsasa Akbar, [02.07.17 21:58] 

Saling membantu di skala individu sampai skala sosial. 

Ade Malsasa Akbar, [02.07.17 21:59] 

Jangan bebankan beban mengasuh komunitas kepada satu orang, tetapi tanggung bersama dan rawat 
bersama. 



Abu Dawud, [02.07.17 21:59] 

[In reply to Ade Malsasa Akbar] 
hidup akan indah jika seperti ini 

Ade Malsasa Akbar, [02.07.17 21:59] 

Jangan gelontorkan tugas kepada salah satu orang, sementara pihak lain enggan membantu dan enggan 
mengajak untuk membantu. 

Ade Malsasa Akbar, [02.07.17 22:00] 

Jangan pasrahkan segala-galanya pada seseorang, sementara pihak lain santai-santai saja, tapi 
mengharapkan semua masalah hilang dari muka bumi. 

Ade Malsasa Akbar, [02.07.17 22:00] 

Jangan. 

Ade Malsasa Akbar, [02.07.17 22:00] 

Namun kita harus berubah, kita mesti saling gotong royong mulai sekarang. 

Ade Malsasa Akbar, [02.07.17 22:01] 

[ Photo ] 

NOTES HALAMAN 5 

Andrias, [02.07.17 22:01] 

[In reply to Ade Malsasa Akbar] 

Noted 

Ade Malsasa Akbar, [02.07.17 22:01] 

Ini saya berikan beberapa contoh pembukaan donasi publik untuk komunitas openSUSE Indonesia dan 
Fedora. Yang tengah itu donasi untuk distroya Kang Agus Muhajir. 

Ade Malsasa Akbar, [02.07.17 22:02] 

Ketika donasi dibuka, apakah kita tahu, apakah kita peduli? Minimal, sikap yang baiknya kita taruh 
kepedulian kepada mereka. 

Ade Malsasa Akbar, [02.07.17 22:02] 

Lanjut. 

Ade Malsasa Akbar, [02.07.17 22:03] 

[ Photo ] 

HALAMAN 6 

Ade Malsasa Akbar, [02.07.17 22:03] 

Bacalah bagian notesnya: 


Ade Malsasa Akbar, [02.07.17 22:03] 
[ Photo ] 



Ade Malsasa Akbar, [02.07.17 22:03] 

Coba perhatikan dua gambar di atas. Yang paham angkat tangan, yang bingung silakan tanya. 

SpiderMan, [02.07.17 22:04] 

0 

Andrias, [02.07.17 22:04] 

0 

Arkamaya Prasetya, [02.07.17 22:04] 

Paham 

hendri, [02.07.17 22:04] 
insya allah paham.. 

hendri, [02.07.17 22:05] 

hanya saja sy menunggu puncak dri presennya 

Ade Malsasa Akbar, [02.07.17 22:05] 

Bagus. Saya punya pertanyaan: 

updates/bugfixes yang Anda dapatkan di distro GNU/Linux Anda itu datangnya dari mana? 

Mekatronik Achmadi, [02.07.17 22:05] 
upstream 

Rizqi Riyanto, [02.07.17 22:06] 

[In reply to Mekatronik Achmadi] 
upxtream itu apa 

Mekatronik Achmadi, [02.07.17 22:06] 

upstream,, setelah dikonhrmasinya laporan bug dr user di bugzilla 

Mekatronik Achmadi, [02.07.17 22:07] 
jg setelah ada tambahan patch dr pull request user 

Ade Malsasa Akbar, [02.07.17 22:07] 

Baik, jawabannya bukan itu. 

Ade Malsasa Akbar, [02.07.17 22:07] 

Jawabannya adalah dari seluruh masyarakat yang ada. 

Ade Malsasa Akbar, [02.07.17 22:08] 

Free software adalah software sosial masyarakat. 

hendri, [02.07.17 22:08] 

intinya dari komunitas yg sudah menyediakan updatesya kan 



Ade Malsasa Akbar, [02.07.17 22:08] 

Ketika dia publik, source code tersedia publik, maka updates bisa diciptakan oleh siapa pun. 

Ade Malsasa Akbar, [02.07.17 22:08] 

Tidak peduli dia upstream atau downstream, selama dia bisa maka bisa. 

Ade Malsasa Akbar, [02.07.17 22:09] 

Updates yang kita peroleh di Ubuntu, bukan berarti dibuat hanya oleh tim Ubuntu, melainkan bisa saja 
dibuat oleh pihak-pihak lain YANG SALING BEKERJA SAMA. 

Ade Malsasa Akbar, [02.07.17 22:09] 

Ini bedanya dengan proprietary seperti Windows. 

hendri, [02.07.17 22:09] 

[In reply to Ade Malsasa Akbar] 

siapapun yg sudah melek mindset free software? 

Ade Malsasa Akbar, [02.07.17 22:10] 

Ketika ada celah keamanan, maka semua masyarakat pengguna sudah dibungkam, tidak bisa berbuat apa- 
apa. 

Ade Malsasa Akbar, [02.07.17 22:10] 

Oleh sebab itu, updates/bugfixes untuk Windows hanya berasal dari Microsoft, tidak bisa berasal dari 
orang lain. 

Andrias, [02.07.17 22:10] 

Tapi di kantor saya ada aja yang menjelek2x an software yang free... mereka lebih cenderung membajak.. 
mereka nggak tahu kalau ini sudah menghasilkan uang 

Ade Malsasa Akbar, [02.07.17 22:11] 

[In reply to Andrias] 

Iya, itu propaganda proprietary software, sehingga mereka pikir semua software = proprietary, maka 
tindakan menolong orang lain (copy, menggandakan) harus dinamakan "pembajakan". Ini batil dan 
jelaskanlah kepada mereka. 

Ade Malsasa Akbar, [02.07.17 22:12] 

Maka oleh sebab itu, manakala si Windows mengandung celah SAMBA, para users di seluruh dunia 
HARUS TERSERANG DULU (jadi korban) barulah si vendor mengirimkan perbaikan. 

Ade Malsasa Akbar, [02.07.17 22:12] 

Sebab semua user, yang pintar dan yang awamnya, sudah dibungkam kemampuan perbaikannya dengan 
tidak dipublikasikannya source code dan dilarangnya perubahan. 


Ade Malsasa Akbar, [02.07.17 22:12] 

Itu bedanya proprietary software dari free software. 



Mekatronik Achmadi, [02.07.17 22:13] 

[In reply to Ade Malsasa Akbar] 

WannaCry 

Doni Halim, [02.07.17 22:13] 

[In reply to Ade Malsasa Akbar] 

Sekarang saya paham kang 

Ade Malsasa Akbar, [02.07.17 22:13] 

Apabila Windows itu free software, masalah ini bisa ditanggulangi sebelum munculnya masalah. 

Ade Malsasa Akbar, [02.07.17 22:13] 

Sebab Anda pakai kernel Linux, hidup Anda aman saja, bukan? 

Imam Safrullah, [02.07.17 22:13] 

Ya 

Ade Malsasa Akbar, [02.07.17 22:14] 

Itu karena lisensi kernel Linux itu memerdekakan semua pengguna untuk mengadakan perbaikan, bisa 
sebelum ada masalah atau sesudah, dan mengizinkan perbaikan didistribusikan ke orang lain. 

Ade Malsasa Akbar, [02.07.17 22:14] 

Ya jelaslah GNU/Linux itu aman. 

Imam Safrullah, [02.07.17 22:14] 

Kang, mengapa akang tidak menyebut pembajakan untuk penggandaan proprietary oleh user? 

Abu Dawud, [02.07.17 22:14] 

[In reply to Ade Malsasa Akbar] 
indeed 

Ade Malsasa Akbar, [02.07.17 22:14] 

Torvalds dan para kernel Hackers itu mengadakan perbaikannya sebelum ada masalah. Ya jelas akhirnya 
Anda gak pernah mengalami problem. 

Ade Malsasa Akbar, [02.07.17 22:15] 

Karena sebelum masalah muncul, sudah diperbaiki duluan oleh Torvalds dan para kernel hackers. 

Ade Malsasa Akbar, [02.07.17 22:15] 

Kok bisa? 

Ade Malsasa Akbar, [02.07.17 22:15] 

Yaaaa bisa, sebab lisensinya free software. 

Ade Malsasa Akbar, [02.07.17 22:15] 

Paham? 



Doni Halim, [02.07.17 22:15] 

0 


Mushlih Nurhasan, [02.07.17 22:15] 
paham kang 

Arkamaya Prasetya, [02.07.17 22:15] 

Paham 

Ade Malsasa Akbar, [02.07.17 22:15] 

Windows itu bisa aman seperti GNU/Linux kalau Microsoft mau mengubahnya jadi free software. 

Ade Malsasa Akbar, [02.07.17 22:16] 

Lepaskan source code lengkap ke pengguna, kasih lisensi free software. 

Ade Malsasa Akbar, [02.07.17 22:16] 

[In reply to Imam Safrullah] 

Sebab itu istilah fitnah dan menyelisihi kebenaran. Hakikat masalahnya pelanggaran lisensi, maka 
istilahnya "pelanggaran lisensi", tidak bisa disebut "pembajakan". 

Ade Malsasa Akbar, [02.07.17 22:17] 

Baik, lanjut. 

Ade Malsasa Akbar, [02.07.17 22:17] 

Kita masuk langsung ke contoh-contoh nyata komersialisasi: 

Ade Malsasa Akbar, [02.07.17 22:17] 

HAL AM AN 7: 

Ade Malsasa Akbar, [02.07.17 22:18] 

[ Photo ] 

HALAMAN 7 

Ade Malsasa Akbar, [02.07.17 22:18] 

Yap, inilah proposal saya untuk Anda sekalian rakyat & pemerintahan Indonesia, ini model pertama ide 
bisnis saya: 

Ade Malsasa Akbar, [02.07.17 22:19] 

Adakan donasi publik -> buka lowongan kerja programer -> pekerjakan programer membuat software 
yang diperlukan masyarakat -> programer digaji full-time 

Ade Malsasa Akbar, [02.07.17 22:19] 

Ada yang bertanya? Silakan. 

Abu Dawud, [02.07.17 22:21] 

[In reply to Ade Malsasa Akbar] 

mantap, saya siap jadi bagian dari programernya kang. 



Abu Dawud, [02.07.17 22:21] 

[In reply to Ade Malsasa Akbar] 

Proposal ? 
maksudnya kang ? 

Ade Malsasa Akbar, [02.07.17 22:21] 

Saya kira, inilah salah satu jawaban atas keluhan-keluhan yang sering muncul di grup semacam PHP 
Indonesia bahwa gaji programer terlalu rendah. 

Ade Malsasa Akbar, [02.07.17 22:21] 

Kenapa kita tidak adakan sendiri dan tentukan sendiri? Nah itu ide saya. 

Abu Dawud, [02.07.17 22:22] 

[In reply to Ade Malsasa Akbar] 

FAKTA, dan pemerintah kita lebih percaya kepada programer asing 
Ade Malsasa Akbar, [02.07.17 22:22] 

Untuk mengadakan hal ini, maka sudah saya cantumkan di sana, dibutuhkan organisasi. 

Ade Malsasa Akbar, [02.07.17 22:22] 

Atau minimal harus diasuh secara serius sebab ini masalah duit gede. 

Ade Malsasa Akbar, [02.07.17 22:23] 

Anda sekalian sudah melihat Notes 18 yang miliaran rupiah itu. 

Abu Dawud, [02.07.17 22:23] 

[In reply to Ade Malsasa Akbar] 

Lanjutkan 

Ade Malsasa Akbar, [02.07.17 22:23] 

Anda sekalian jangan terpaku kepada istilah "programmer". 

Ade Malsasa Akbar, [02.07.17 22:24] 

Sebab Halaman 7 saya ini bicara soal software, maka contoh lainnya Anda bisa: 
membuka jasa pembuatan PPA Ubuntu berbayar, pilihan software terserah pengguna 
Ade Malsasa Akbar, [02.07.17 22:24] 

Anda yang pakai Ubuntu, paham ini? Bisa melihat peluangnya? 

hendri, [02.07.17 22:24] 
next 

Abu Dawud, [02.07.17 22:25] 

[In reply to Ade Malsasa Akbar] 

pengguna baru PPA, dan belum paham. Lanjutkan saja 



Reliana Sitorus, [02.07.17 22:25] 

Jsd klau sprt sy yb msh sangat awam apa yg bleh sy perbuat/ikut partisipaBi 


Ade Malsasa Akbar, [02.07.17 22:25] 

[In reply to Reliana Sitorus] 

Iya, bisa. Misalnya membantu sebar informasinya. 

Ade Malsasa Akbar, [02.07.17 22:25] 

Juga di sisi programer sendiri, ini adalah praktik paling umum di masyarakat. 

Reliana Sitorus, [02.07.17 22:25] 

Ok, siap 

Ade Malsasa Akbar, [02.07.17 22:26] 

Output dari kampus-kampus TI/SI/IK adalah menghasilkan custom software. 

Ade Malsasa Akbar, [02.07.17 22:26] 

Programer mengerjakan software editan maupun bikin dari nol. 

Ade Malsasa Akbar, [02.07.17 22:26] 

Dan inilah bisnis free software yang duitnya paling gede menurut GNU.org. 

Abdurrahman Abu Hilmy, [02.07.17 22:27] 

Bismillah, tool pemrogramannya pake apa ya? 

Ade Malsasa Akbar, [02.07.17 22:27] 

Intinya HALAMAN 7 ialah membuka lapangan kerja sebesar-besamya dengan free software dan software 
freedom. 

Mushlih Nurhasan, [02.07.17 22:27] 

0 

Ade Malsasa Akbar, [02.07.17 22:27] 

[In reply to Abdurrahman Abu Hilmy] 

Bebas, banyak sekali pilihan dari komunitas free software, misalnya Python digabung dengan Qt. 

Ade Malsasa Akbar, [02.07.17 22:27] 

Lanjut. 

Abu Dawud, [02.07.17 22:27] 

[In reply to Ade Malsasa Akbar] 

PyQt 

Abdurrahman Abu Hilmy, [02.07.17 22:28] 

0 



Ade Malsasa Akbar, [02.07.17 22:28] 

[ Photo ] 

HALAMAN 8 

Ade Malsasa Akbar, [02.07.17 22:28] 

Inilah bisnisnya Red Hat, juga bisnisnya orang awam (sebab siapa saja bisa), dan ini yang paling mudah di 
antara yang lain. Paling sederhana. 

Ade Malsasa Akbar, [02.07.17 22:28] 

Jual free software di sini maksudnya mendistribusikan salinan free software dengan mematok harga. 

Ade Malsasa Akbar, [02.07.17 22:28] 

Anda jangan salah sangka! 

Ade Malsasa Akbar, [02.07.17 22:29] 

Inkscape, GIMP, Krita versi Windows, itu juga free software. 

Ade Malsasa Akbar, [02.07.17 22:29] 

Kalau Anda mau kumpulkan sekian free software dalam DVD, lalu jual, itu OK. 

Ade Malsasa Akbar, [02.07.17 22:29] 

Paham? 

Imam Safrullah, [02.07.17 22:29] 

Paham 

Rizqi Riyanto, [02.07.17 22:30] 
owh paham 

Reliana Sitorus, [02.07.17 22:30] 

Faham 

Ade Malsasa Akbar, [02.07.17 22:30] 

Baik. 

Rifki, [02.07.17 22:30] 

Kalo misalkan hasil remastering GNU/Linux itu di jual ke umum bisa g? 

Ade Malsasa Akbar, [02.07.17 22:30] 

saya sebutkan di situ, ada lebih dari 80.000 free software pada hari ini. 

Ade Malsasa Akbar, [02.07.17 22:30] 

Jika setiap free software bisa dijual, berapakah kira-kira totalnya? 


hendri, [02.07.17 22:30] 

ap kang ade sudah berada didalam bagian redhat ? utk masalah bisnis 



Ade Malsasa Akbar, [02.07.17 22:31] 

Itu yang saya maksud dengan "peluang". 

Ade Malsasa Akbar, [02.07.17 22:31] 

Termasuk dalam HALAMAN 8 ini, Anda jual DVD Repositori Ubuntu. Itu sama saja menjual free 
software. 

Ade Malsasa Akbar, [02.07.17 22:31] 

Praktik jual repo ini sudah dicontohkan oleh Juragan Kambing http://juragan.kambing.ui.ac.id/. 

Ade Malsasa Akbar, [02.07.17 22:32] 

[In reply to Rifki] 

Bisa, cukup sertakan dengan source code ATAU nyatakan dalam txt di mana source code bisa diperoleh. 
Simpel, gampang. 

Ade Malsasa Akbar, [02.07.17 22:32] 

[In reply to hendri] 

Ini bagaimana maksud pertanyaannya, saya tak paham. 

hendri, [02.07.17 22:33] 

[In reply to Ade Malsasa Akbar] 

Ya sepertinya kang ade memberikan pencerahan mindset kpda kita tentang contoh bisnis redhat yg sudah 
jalan apakah kang ade berada didalam? 

Ade Malsasa Akbar, [02.07.17 22:34] 

[In reply to hendri] 

Tidak, saya bukan karyawan Red Hat. 

Ade Malsasa Akbar, [02.07.17 22:34] 

Pengetahuan soal bisnis Red Hat itu pengetahuan umum (banget), sering dibicarakan di StackExchange. 
Ade Malsasa Akbar, [02.07.17 22:34] 

Semua orang yang dekat dengan komunitas free software pasti kenal, kok. 

hendri, [02.07.17 22:34] 

[In reply to Ade Malsasa Akbar] 

kalau yg ini tercipta karna digagas dri wadah kampus 

Ade Malsasa Akbar, [02.07.17 22:35] 

Berapa banyak UKM kita membutuhkan software kasir? 

Ade Malsasa Akbar, [02.07.17 22:35] 

Kenapa tidak diadakan pendanaan publik (baca: donasi) yang dengan itu bisa digaji beberapa 
programmer, program selesai dalam waktu cepat, dan bisa dimanfaatkan masyarakat? 


Ade Malsasa Akbar, [02.07.17 22:36] 

Yang paling dibutuhkan dari ide-ide saya ini adalah skill sosial (termasuk komunikasi) yang bagus. 



Ade Malsasa Akbar, [02.07.17 22:36] 

Tanpa itu, kita akan gagal meyakinkan pihak-pihak penting akan peluang emas ini. 

Ade Malsasa Akbar, [02.07.17 22:36] 

Yap, mari lanjut. 

hendri, [02.07.17 22:37] 

kalau kasir sepertinya sudah bnyk yg mengakomodir #pengalamanpribadi yg lagi booming aplikasi dari 
Hulu sampai hilir (crm/erp) 

Ade Malsasa Akbar, [02.07.17 22:37] 

Seperti sudah saya singgung sebelumnya, selama kita punya SDM-SDM di bidang pemograman, maka 
model bisnis ketiga ini bisa. 

Ade Malsasa Akbar, [02.07.17 22:37] 

[ Photo ] 

HALAMAN 9 

hendri, [02.07.17 22:37] 
itu ide saja... lanjut 

Ade Malsasa Akbar, [02.07.17 22:38] 

Dan ini —seperti saya bilang— model yang paling sering ditemukan di masyarakat. 

Ade Malsasa Akbar, [02.07.17 22:38] 

Sebab teman-teman yang kuliah itu untuk apakah kuliah kalau bukan untuk ini. 

Ade Malsasa Akbar, [02.07.17 22:38] 

Outputnya bisa publik, bisa privat. 

Ade Malsasa Akbar, [02.07.17 22:38] 

Namun seringnya, mereka bikin software privat untuk keperluan internal. 

Ade Malsasa Akbar, [02.07.17 22:39] 

Custom di sini termasuk editing, tidak mesti bikin dari nol. 

Ade Malsasa Akbar, [02.07.17 22:39] 

Teman-teman yang dari SMK RPL di sinilah bidangnya. 

hendri, [02.07.17 22:39] 
next 

Ade Malsasa Akbar, [02.07.17 22:40] 

[ Photo ] 

HALAMAN 10 



Ade Malsasa Akbar, [02.07.17 22:40] 

Di sinilah contoh besar kita Red Hat dan Canonical berperan. Mereka menyediakan jasa bantuan teknis 
secara berbayar, pekerjanya digaji dari situ. 

Ade Malsasa Akbar, [02.07.17 22:41] 

Namun, technical support tidaklah mesti resmi seperti itu, lebih seringnya di masyarakat, dibutuhkan TS 
yang tak resmi. 

Ade Malsasa Akbar, [02.07.17 22:41] 

Misalnya seperti saya sebut dalam HALAMAN 10. 

Ade Malsasa Akbar, [02.07.17 22:41] 

Sekarang Anda punya Telegram, Anda bisa jual jasa ke orang-orang yang membutuhkannya. 

Ade Malsasa Akbar, [02.07.17 22:41] 

Apalagi sekarang Telegram punya fitur telepon. 

Ade Malsasa Akbar, [02.07.17 22:41] 

Manfaatkan itu, manfaatkan itu. 

Ade Malsasa Akbar, [02.07.17 22:42] 

Termasuk dalam bab ini setup dan konfigurasi, terima permintaan setup server atau konfig jaringan. 

Ade Malsasa Akbar, [02.07.17 22:42] 

Yang saya bayangkan, di komunitas kita muncul para teknisi online yang menawarkan jasanya secara 
online, kasih bimbingan lewat telegram secara berbayar. 

Ade Malsasa Akbar, [02.07.17 22:43] 

Itu ide bisnis saya. 

Ade Malsasa Akbar, [02.07.17 22:43] 

Cara ini lebih cocok untuk para pemula yang tidak suka tanya di forum, atau tidak suka menunggu/tidak 
suka dilecehkan di forum. 

Ade Malsasa Akbar, [02.07.17 22:43] 

Anda bayar, Anda dapat bantuan. 

Ade Malsasa Akbar, [02.07.17 22:43] 

Baik, lanjut. 

Ade Malsasa Akbar, [02.07.17 22:44] 

[ Photo ] 

HALAMAN 11 

Ade Malsasa Akbar, [02.07.17 22:44] 

Baca notesnya: 



BLOI: http://ubupediaindonesia.wordpress.com/2017/06/10/pesan-buku-lebih-dekat-dengan-libreoffice- 
writer-edisi-revisi-2/ 

Sokhibi: http://imgos-belajarlinux.blogspot.com/2015/03/cara-membeli-buku-desain-grafis-dengan.html 
Video oleh penulis: https://www.bukalapak.com/teknoplasma 
FLOSSManuals: http://flossmanuals.net 
Wikibooks: 

- https://en.wikibooks.org/wiki/GNU_Health 

- https://en.wikibooks.org/wiki/Java_Programming 

- https://en.wikibooks.org/wiki/Bash_Shell_Scripting 

Blogger profesional: 

- http://linuxku.com 

- http://ubuntubuzz.com 

Rootmagz! 

Ade Malsasa Akbar, [02.07.17 22:44] 

Menjual dokumentasi buatan orang lain + buatan sendiri. 

Ade Malsasa Akbar, [02.07.17 22:45] 

Apabila Anda menemukan ebook berlisensi CC BY-SA, maka Anda boleh mencetak & menjualnya, tidak 
disyaratkan bayar royalti ke penulisnya. 

Ade Malsasa Akbar, [02.07.17 22:45] 

Begitu juga lisensi GNU FDL, bebas Anda jual. 

Ade Malsasa Akbar, [02.07.17 22:45] 

Sekarang silakan lihat FLOSS Manuals saja. Berapa banyak ebook berlisensi merdeka di sana? Itu lahan 
bisnis Anda, silakan cetak & jual. 

Ade Malsasa Akbar, [02.07.17 22:46] 

Apa cuma itu? 

Ade Malsasa Akbar, [02.07.17 22:46] 

Tidak. 

Ade Malsasa Akbar, [02.07.17 22:46] 

Anda bisa menerjemahkannya ke bahasa Indonesia, lalu menjual terjemahannya. Itu boleh. 

Ade Malsasa Akbar, [02.07.17 22:46] 

Masih ada lagi, bikin donasi publik untuk menggaji penerjemah, terjemahkan manual yang dibutuhkan 
masyarakat ke bahasa Indonesia. 


Ade Malsasa Akbar, [02.07.17 22:46] 



Kita untung, penerjemah untung. 

Ade Malsasa Akbar, [02.07.17 22:47] 

Terbentuklah lapangan kerja. 

Ade Malsasa Akbar, [02.07.17 22:47] 

Dan, model kelima ini sudah dipraktikkan di Indonesia. Sebagai contohnya Kang Taufik dan Pak Sokhibi. 
Ade Malsasa Akbar, [02.07.17 22:48] 

Termasuk dalam model kelima ini ialah donasi publik untuk web tutorial, penulisnya harus menulis 
tutorial yang diminta masyarakat & dibayar dari donasi bersama, maka ini lapangan kerja juga. 

Ade Malsasa Akbar, [02.07.17 22:48] 

Web-web bertopik GNU/Linux di Indonesia banyak yang stop sebab penulisnya tidak memperoleh 
penghasilan darinya. 

Ade Malsasa Akbar, [02.07.17 22:49] 

Berbeda dengan Linuxku.com, penulisnya dibayar oleh pemilik webnya. 

Ade Malsasa Akbar, [02.07.17 22:49] 

Baik, lanjut. 

Ade Malsasa Akbar, [02.07.17 22:50] 

Jasa instal ulang GNU/Linux 

Termasuk jual laptop isi GNU/Linux 

Jasa instal ulang free software 

Jasa pemartisian HDD 

Jasa bikin dualboot 

Jasa reparasi GRUB bootloader 

Jasa rekoveri data 

Rizqi Riyanto, [02.07.17 22:51] 

jasa pemartisi HDD ini maskutnya partisi linux 

Ade Malsasa Akbar, [02.07.17 22:51] 

[ Photo ] 

HALAMAN 12 

Ade Malsasa Akbar, [02.07.17 22:51] 

Yap, dengan fakta bahwa terlalu banyaknya orang gagal nginstal GNU/Linux, maka ini bisa jadi lahan 
usaha, jasa instal ulang GNU/Linux. 

Ade Malsasa Akbar, [02.07.17 22:52] 

Dengan Windows, pada praktik lapangannya, hal ini bisa jadi ilegal. Namun dengan GNU/Linux, justru 
boleh & dianjurkan. 


Ade Malsasa Akbar, [02.07.17 22:52] 



Termasuk dalam soal ini, jasa rekoveri data yang terhapus. Itu mahal sekali. 

Navynda Aldadera, [02.07.17 22:52] 

Inilah yang sedang saya target, memulai berbisnis free software untuk memajukam free software juga 
Ade Malsasa Akbar, [02.07.17 22:52] 

Nama softwarenya ialah Testdisk dan infonya di sini https://www.cgsecurity.org. 

Ade Malsasa Akbar, [02.07.17 22:53] 

Jika Anda mahir mengoperasikan testdisk, Anda bisa mendirikan usaha rekoveri. 

Ade Malsasa Akbar, [02.07.17 22:53] 

testdisk sudah tersedia di repo Ubuntu dan distro-distro mayor lain. 

Mekatronik Achmadi, [02.07.17 22:54] 

selain TestDisk dan PhotoRec,, Foremost juga bagus,, pk metode File Carving 
Navynda Aldadera, [02.07.17 22:55] 

menurut mas ade, kendala terbesar apakah yang menjadi penghambat bisnis ini belum sukses bisa sukses 
diterapkan di indonesia? 

Ade Malsasa Akbar, [02.07.17 22:55] 

Silakan teman-teman ambil peluang jasa rekoveri ini sebaik mungkin. 

Ade Malsasa Akbar, [02.07.17 22:55] 

[In reply to Navynda Aldadera] 

Masalah skill sosial pelakunya. 

Ade Malsasa Akbar, [02.07.17 22:55] 

Beberapa orang yang mengeluh gaji programer rendah, saat dipelajari, ternyata mereka skill 
komunikasinya, skill sosialnya, buruk. Mereka tak mampu komunikasikan dengan baik kemahiran mereka 
sendiri. 

Ade Malsasa Akbar, [02.07.17 22:56] 

Masalah macam ini hams diselesaikan secara gotong royong, Anda yang skill sosialnya bagus, silakan 
bantu mereka dan bagi hasil. 

Navynda Aldadera, [02.07.17 22:57] 

saya setuju untuk menerjemahkan hukum2 free software agar dapat lebih mudah dipahami masyarakat 
indonesia 

Navynda Aldadera, [02.07.17 22:57] 
sehingga tidak akan ada lagi kesalah pahaman 

Ade Malsasa Akbar, [02.07.17 22:58] 

Kesalahpahamannya, tidak. Mereka yang salah paham hanya belum pernah baca www.gnu.org. 



Ade Malsasa Akbar, [02.07.17 22:58] 

Kalau mereka belajar, mereka akan autobantah kesalahpahaman itu sendiri. Sebab masalahnya sangat 
gamblang. 

Ade Malsasa Akbar, [02.07.17 22:59] 

Lanjut. 

Ade Malsasa Akbar, [02.07.17 22:59] 

[ Photo ] 

HAL AM AN 13 

Ade Malsasa Akbar, [02.07.17 22:59] 

Mengajar 

Kursus online berbayar 

Kursus offline berbayar 

Kursus komputer umum 

Kursus LibreOffice 

Jual video-video tutorial 

Bimbingan skripsi/UKK TKJ berbayar 

Ade Malsasa Akbar, [02.07.17 22:59] 

Model bisnis ketujuh yang saya ajukan ialah mengajar. 

Ade Malsasa Akbar, [02.07.17 23:00] 

Seperti yang sedang Anda alami di sini. 

Ade Malsasa Akbar, [02.07.17 23:00] 

Anda punya telegram sekarang, silakan dirikan sendiri kursus-kursus online di bidang Anda, seperti yang 
saya lakukan. 

Ade Malsasa Akbar, [02.07.17 23:00] 

Silakan tarik bayaran sesuai kehendak Anda. 

Ade Malsasa Akbar, [02.07.17 23:01] 

Kursus saya ini tidak cuma yang gratis, saya juga adakan yang berbayar (dan in syaa Allah dalam waktu 
dekat saya adakan lagi). 

Ade Malsasa Akbar, [02.07.17 23:01] 

Sudah terjadi beberapa kali saya memberi kursus berbayar. 

Ade Malsasa Akbar, [02.07.17 23:01] 

Pilihannya sangat luas, jika tidak online, Anda bisa dirikan kursus yang offline (tatap muka). 

Ade Malsasa Akbar, [02.07.17 23:02] 

Anda juga sangat bagusnya mendirikan kursus LibreOffice. 


Ade Malsasa Akbar, [02.07.17 23:02] 



Kursus komputer umum pun, bagus dan kenapa tidak? 


Ade Malsasa Akbar, [02.07.17 23:02] 

Dan termasuk di sini ialah bikin video tutorial kemudian di jual. Ini sudah saya praktikkan. 

Ade Malsasa Akbar, [02.07.17 23:02] 

Termasuk dalam bab ini ialah bimbingan skripsi. 

Ade Malsasa Akbar, [02.07.17 23:03] 

Model ketujuh ini mempersyaratkan kemahiran & penguasaan dari Anda selaku pengajarnya. Maka 
jadilah mahir, kuasai bidang Anda, dan mengajarlah. 

Ade Malsasa Akbar, [02.07.17 23:04] 

Ini luas sekali, jadi termasuk di sini kursus pemrograman, kursus desain gratis, kursus Scilab, kursus lain- 
lain. 

Ade Malsasa Akbar, [02.07.17 23:04] 

Lanjut. 

Ade Malsasa Akbar, [02.07.17 23:04] 

[ Photo ] 

HALAMAN 14 

Ade Malsasa Akbar, [02.07.17 23:04] 

Model kedelapan = jualan hardware. 

Ade Malsasa Akbar, [02.07.17 23:04] 

Ini lebih sulit sebab butuh modal besar. 

Ade Malsasa Akbar, [02.07.17 23:05] 

Di antaranya 

Jual hardware 

Jual laptop kompatibel GNU/Linux 
Jual modem kompatibel GNU/Linux 

Jual printer, scanner, monitor, hardware apa saja yang kompatibel GNU/Linux 

Ade Malsasa Akbar, [02.07.17 23:05] 

Pasarnya ialah komunitas GNU/Linux. 

Ade Malsasa Akbar, [02.07.17 23:05] 

Saya telah menebarkan benihnya pada blog saya https://modemlinux.wordpress.com. 

Ade Malsasa Akbar, [02.07.17 23:06] 

Dan selain itu https://hardwareubuntu.wordpress.com 


Ade Malsasa Akbar, [02.07.17 23:06] 



Dan selain itu yang terbarunya https://laptopgnu.wikia.com 


Ade Malsasa Akbar, [02.07.17 23:07] 

Lanjut. 

Ade Malsasa Akbar, [02.07.17 23:07] 

Saya lompati Halaman 15 sebab itu salah posisi saya meletakkannya. 

Ade Malsasa Akbar, [02.07.17 23:07] 

[ Photo ] 

HALAMAN 16 

Ade Malsasa Akbar, [02.07.17 23:08] 

Model kesembilan = bidang security. 

Ade Malsasa Akbar, [02.07.17 23:08] 

Bagian inilah yang sangat-sangat spesifik, dibutuhkan SDM khusus untuk menjalaninya. 

Ade Malsasa Akbar, [02.07.17 23:08] 

Ide saya, ada sistem donasi publik yang menggaji para pekerja di bidang ini, outputnya dimanfaatkan 
untuk masyarakat. 

Ade Malsasa Akbar, [02.07.17 23:09] 

Selanjutnya, HALAMAN 17 sudah tadi. 

Ade Malsasa Akbar, [02.07.17 23:09] 

Selanjutnya, HALAMAN 18: 

Andrias, [02.07.17 23:09] 

Nah model kesembilan ini yang sangat kurang untuk dilakukan sehingga kita tidak mengetahui 
kekurangannya 

Ade Malsasa Akbar, [02.07.17 23:09] 

[ Photo ] 

HALAMAN 18 

Ade Malsasa Akbar, [02.07.17 23:10] 

Saya ringkas keseluruhan presentasi ini di HALAMAN 18. Di situ Anda lihat apa saja yang bisa Anda 
komersialkan. 

Ade Malsasa Akbar, [02.07.17 23:10] 

[In reply to Andrias] 

Ini sebenarnya populer di Indonesia, Kang. 

Ade Malsasa Akbar, [02.07.17 23:10] 

IndoCISC yang didirikan Pak Andika Triwidada bergerak di bidang ini, profesional mereka. 



Ade Malsasa Akbar, [02.07.17 23:11] 

Kalau kita melihat ke belakang, bisnis ini termasuk yang paling tua malahan, sebagai contohnya 
komunitas Kecoak Elektronik yang berdiri 1995. 

Ade Malsasa Akbar, [02.07.17 23:11] 

Belum lagi ECHO, belum lagi Yogyafree, belum lagi Jasakom. 

Ade Malsasa Akbar, [02.07.17 23:12] 

Kalau Anda belum kenal nama-nama yang saya sebut ini, tak mengapa. Saya takkan bahas di sini. 

Andrias, [02.07.17 23:12] 

Bahas aja om... 

Mekatronik Achmadi, [02.07.17 23:12] 
saya pernah tahu Jasakom 

Ade Malsasa Akbar, [02.07.17 23:12] 
hanya saja sekali lagi, ini butuh skill beneran. 

Andrias, [02.07.17 23:12] 

Pemah denger tapi belum mendalami 

Rifki, [02.07.17 23:13] 

Saya baru dengar 

Ade Malsasa Akbar, [02.07.17 23:13] 

Lanjut. 

Ade Malsasa Akbar, [02.07.17 23:13] 

[ Photo ] 

HALAMAN 19 

Ade Malsasa Akbar, [02.07.17 23:13] 

Keuntungan bagi bangsa Indonesia ialah membuka lapangan kerja yang selama ini terpendam, sebesar- 
besarnya. 

Abu Ab.Bas muslim, [02.07.17 23:13] 

maaf kalo boleh tanya aplikasi grahs yang di rekomendasikan sebagai pengganti adobe suite apa ya? yg 
bisa berjalan di gnu/linux 

Ade Malsasa Akbar, [02.07.17 23:13] 

[In reply to Abu Ab.Bas muslim] 

GIMP dan Inkscape. 

Abu Ab.Bas muslim, [02.07.17 23:14] 
na'am syukron 



Ade Malsasa Akbar, [02.07.17 23:14] 

Bagi pemerintahan, data-data rahasia negara tidak akan bocor ke pihak asing, sebab 100% software 
dikontrol cara kerjanya oleh pemerintahan (sebab dia free software). 

Rifki, [02.07.17 23:15] 

[In reply to Ade Malsasa Akbar] 

Dan juga tidak mubazir uang karena membayar lisensi 

Ade Malsasa Akbar, [02.07.17 23:15] 

Juga, hubungan antara pemerintahan dan rakyat terjalin harmonis, dengan disingkirkannya format-format 
dokumen yang menjebak, seperti .doc dari Microsoft. Ini diganti dengan .odt LibreOfhce saja. 

Ade Malsasa Akbar, [02.07.17 23:16] 

Setelah itu, apabila tidak ada proprietary software, maka hilanglah tuduhan-tuduhan "kamu pembajak" 
dan tidak akan ada rakyat kita dipenjarakan oleh sebab menggandakan software. 

Ade Malsasa Akbar, [02.07.17 23:17] 

Dengan demikian tidak akan ada caci-maki dalam hal itu yang biasa kita dengar. 

Ade Malsasa Akbar, [02.07.17 23:18] 

Security, hanyalah mungkin tercapai dengan free software. Dan security nasional tidak bisa dijamin 
dengan proprietary. 

Andrias, [02.07.17 23:18] 

Terutama di bidang keamanan seharusnya pemerintah dalam hal ini Depkominfo lebih mengembangkan 
software sendiri dari opensource yang digunakan untuk memprotek data2x bangsa ini... 

Ade Malsasa Akbar, [02.07.17 23:18] 

@iyasl20 istilah yang tepat ialah free software, istilah "open source" membingungkan orang awam. 

Ade Malsasa Akbar, [02.07.17 23:18] 

Baik, terakhir... 

Ade Malsasa Akbar, [02.07.17 23:19] 

[ Photo ] 

HAL AM AN 15 

Ade Malsasa Akbar, [02.07.17 23:19] 

Inilah alamat-alamat website saya dan upaya yang saya lakukan untuk masyarakat Indonesia. Anda mau 
belajar GNU/Linux, silakan buka salah satu alamat saya. Hubungi saya melalui alamat-alamat ini. 

Ade Malsasa Akbar, [02.07.17 23:20] 

Baik, dengan demikian saya nyatakan materi kursus G003 selesai. 


Andrias, [02.07.17 23:20] 

0000 



Ade Malsasa Akbar, [02.07.17 23:20] 

Sekarang, silakan siapa yang ingin bertanya untuk bertanya. 

Ade Malsasa Akbar, [02.07.17 23:20] 

Silakan. 

Rizqi Riyanto, [02.07.17 23:21] 

saya mau bertanya mas ade kan punyak banyak website . yang saya tanyakan untuk konsisten dalam 
membuat artikel itu bagaimana 

Ade Malsasa Akbar, [02.07.17 23:22] 

@Rizqi_riyanto gampang, jika Anda meyakini wajib menolong orang lain dengan ilmu yang Anda kuasai, 
yang ilmu itu sangat jarang diketahui masyarakat, Anda akan lakukan in syaa Allah. 

Andrias, [02.07.17 23:22] 

Saya mau tanya masalah gimaan merubah persepsi ke orang awam agar mau menggunakan software 
semacam gimp dan libreoffice.. mereka sudah kadung menguasai adobe... apakah mungkin ini dijadikan 
program pengajaran di kuliah? 

Mekatronik Achmadi, [02.07.17 23:22] 
sebentar lagi catatan (log) kuliah saya upload 

saya rapikan dulu dan dipaketkan dalam pdf ter-bookmark 

Ade Malsasa Akbar, [02.07.17 23:23] 

[In reply to Andrias] 

Tidak akan pernah mereka berubah, sama sekali tidak akan berubah, kecuali mereka mengetahui 
proprietary = masalah, dan free software = solusinya. Selama mereka tidak mencapai pemahaman itu, 
Anda apakan pun percuma. 

Ade Malsasa Akbar, [02.07.17 23:23] 

Daaaan itulah yang terjadi di masyarakat kita. 

Ade Malsasa Akbar, [02.07.17 23:23] 

Anda lihat orang migrasi sebentar, eh besoknya balik lagi ke Windows. 

Ade Malsasa Akbar, [02.07.17 23:23] 

Sebab dia tidak mampu memandang bahwa proprietary merugikan diri-diri mereka. 

Ade Malsasa Akbar, [02.07.17 23:23] 

Gitu. 

Arkamaya Prasetya, [02.07.17 23:24] 

[In reply to Ade Malsasa Akbar] 

Saya hanya berharap ada kursus lanjutan "G004" © 


Ade Malsasa Akbar, [02.07.17 23:24] 



[In reply to Mekatronik Achmadi] 
Ahsan. Ada versi ODT juga, Kang? 


Abu Ab.Bas muslim, [02.07.17 23:25] 

dengan adanya kursus dan wacana seperti ini ttg linux kita semakin semangat utk melakukan transisi 
menuju os yg nyaman dan aman 

Rifki, [02.07.17 23:25] 

[In reply to Abu Ab.Bas muslim] 

Iya, saya setuju 

Ade Malsasa Akbar, [02.07.17 23:25] 

[In reply to Abu Ab.Bas muslim] 

Walhamdulillah. 

Rizqi Riyanto, [02.07.17 23:25] 
punyak saya abuuradul © 

Ade Malsasa Akbar, [02.07.17 23:26] 

Saya mengamanatkan kepada Anda semuanya untuk menyampaikan ilmu ini kepada yang tidak hadir. 

Ade Malsasa Akbar, [02.07.17 23:26] 

Jangan simpan tapi ajarkan dan sebarkan ke orang lain. 

Ade Malsasa Akbar, [02.07.17 23:26] 

Saya akan pertahankan grup ini, Anda kopi semua percakapannya, paste di LibreOffice, tolong upload ke 
sini. 

Zainal Arifin A1 Hakim (Zain Akihisa), [02.07.17 23:27] 

[ File : KulGram G003.pdf ] 

Ade Malsasa Akbar, [02.07.17 23:27] 

[In reply to Zainal Arifin A1 Hakim (Zain Akihisa)] 

TKP 

Ade Malsasa Akbar, [02.07.17 23:27] 

[In reply to Zainal Arifin A1 Hakim (Zain Akihisa)] 

Ahsan sekali. Saya minta juga yang ODT, Kang Zainal. 

Zainal Arifin A1 Hakim (Zain Akihisa), [02.07.17 23:28] 
tunggu sebentar untuk yg odt. 

Rifki, [02.07.17 23:30] 

Dari pdf bisa tidak diubah ke .ODT? 

Imam Safrullah, [02.07.17 23:30] 

Kursus online by video, bisakah terwujud kang? 



Zainal Arifin A1 Hakim (Zain Akihisa), [02.07.17 23:31] 

[ File : KulGram G003.odt ] 

Zainal Arifin A1 Hakim (Zain Akihisa), [02.07.17 23:32] 

tinggal merapikannya saja yg belum mas, maaf dah malem soal.e,. dan terima kasih atas ilmunya, 
©rakallah fik. ©© 

Abu Dawud, [02.07.17 23:35] 

[In reply to Ade Malsasa Akbar] 

Alhamdulillah, 

Rifki, [02.07.17 23:35] 

Ok kang, makasih atas ilmunya untuk malam ini 

Abu Dawud, [02.07.17 23:35] 

Jazakallahu Khair 

Mushlih Nurhasan, [02.07.17 23:35] 

Makasih kang untuk ilmunya 

Abu Dawud, [02.07.17 23:35] 

InsyaAllah Document nanti saya upload di ABL, karena group ini /tmp kan kang ? 

Mushlih Nurhasan, [02.07.17 23:36] 

/tmp 

Agung Permadi, [02.07.17 23:36] 
terimakasih kuliahnya kang @ Malsasa 

Abu Dawud, [02.07.17 23:37] 

[In reply to Abu Dawud] 

[ File : G003.pdf ] 

Ebyma Bakti, [02.07.17 23:37] 

Terimakasih ilmunya, mas 

Abu Dawud, [02.07.17 23:37] 
masih belum selesai 

Abu Dawud, [02.07.17 23:37] 

[In reply to Mushlih Nurhasan] 
indeed 

Ade Malsasa Akbar, [02.07.17 23:38] 

[In reply to Zainal Arifin A1 Hakim (Zain Akihisa)] 

Alhamdulillah, bagus ini. 



Ade Malsasa Akbar, [02.07.17 23:39] 

[In reply to Abu Dawud] 

Alhamdulillah, bagus. 

Rizqi Riyanto, [02.07.17 23:39] 

[ File : RESUME G003.odt ] 

Ade Malsasa Akbar, [02.07.17 23:39] 

[In reply to Zainal Arifin A1 Hakim (Zain Akihisa)] 

Ini artinya Anda yang bikin log, Anda berta'awun (gotong royong, tolong menolong) dan ini perbuatan 
yang bagus. Anda tidak usah merapikannya sebab Anda sudah melakukan tugas Anda. Biar nanti orang 
lain yang melakukan editing. 

Abu Dawud, [02.07.17 23:39] 

Kang @Malsasa, 23 Juni 2017 itu tanggal apa ? 

Andrias, [02.07.17 23:40] 

[ File : Kursus G003 web.pdf ] 

Pdf Versi saya 

Ade Malsasa Akbar, [02.07.17 23:40] 

Ini baru namanya tolong menolong. 

Rizqi Riyanto, [02.07.17 23:40] 

MASIH AMBURADUL 

Ade Malsasa Akbar, [02.07.17 23:40] 

Bagus, terima kasih untuk Anda semuanya yang sudah memberikan ODT dan PDF log kursus ini. 

Rizqi Riyanto, [02.07.17 23:40] 
di upload aja dari pada gak 

Ade Malsasa Akbar, [02.07.17 23:40] 

Anda telah melaksanakan tugas Anda dan itu sudah menolong orang lain. 

Ade Malsasa Akbar, [02.07.17 23:41] 

Silakan Anda jadikan ebook maupun buku cetak, silakan Anda kutip atau edit, silakan Anda sebarluaskan 
ke blog-blog atau forum, selama lisensinya tetap tidak Anda ubah dan nama pembicaranya tidak 
dihilangkan. 

Ade Malsasa Akbar, [02.07.17 23:41] 

Itu maksud lisensi CC BY-SA. 


Ade Malsasa Akbar, [02.07.17 23:41] 

Saya berpesan bagi Anda yang punya blog, sampaikan ini ke blog-blog Anda, semampu Anda. 



Ade Malsasa Akbar, [02.07.17 23:42] 

Jika Anda punya teman, sampaikan ini kepadanya. 

Ade Malsasa Akbar, [02.07.17 23:42] 

Telegram sudah memudahkan Anda saling kirim-mengirim berkas. 

Ade Malsasa Akbar, [02.07.17 23:42] 

Terima kasih. 

Rizqi Riyanto, [02.07.17 23:42] 
terimakasih wejanganya 

Ade Malsasa Akbar, [02.07.17 23:43] 

Anda sudah saya izinkan menjual versi cetaknya sebab lisensinya sudah CC BY-SA. 

Ade Malsasa Akbar, [02.07.17 23:43] 

Jadi boleh dikomersialkan. 

Ade Malsasa Akbar, [02.07.17 23:43] 

Saya minta maaf atas segala kesalahan saya dalam mengajar. 

Ade Malsasa Akbar, [02.07.17 23:44] 

Saya berdoa semoga seluruh materi yang saya sampaikan bermanfaat untuk Anda semuanya sebesar- 
besarnya dan untuk negara Indonesia seluruhnya. 

Navynda Aldadera, [02.07.17 23:44] 

Insaalloh semua materi diatas akan saya post di IDN FOSS besok. Terimakasih bang Ade 
Ade Malsasa Akbar, [02.07.17 23:44] 

Semoga Anda yang terlibat gotong royong di sini semuanya sejahtera dan jadi pengusaha sukses di bidang 
free software. 

Ade Malsasa Akbar, [02.07.17 23:45] 

Semoga Anda yang hadir di sini semuanya bisa membuka lapangan kerja untuk masyarakat dan 
mengaktifkan kesadaran saling bantu-membantu di komunitas GNU/Linux di Indonesia. 

Rifki, [02.07.17 23:45] 

[In reply to Andrias] 

Mas versi .ODTnya ada g? 

Ade Malsasa Akbar, [02.07.17 23:45] 

Dengan demikian saya akhiri materi dan Kursus G003 saya nyatakan selesai. 

Agung Permadi, [02.07.17 23:45] 
aamiin aamiin... 


Ade Malsasa Akbar, [02.07.17 23:46] 



Walhamdulillahi rabbil 'alamin. 


Ade Malsasa Akbar, [02.07.17 23:46] 
Wassalamu'alaykum warahmatullahi wabarakatuh. 



TRANSKRIP DISKUSI SEBELUM KURSUS 



Ade Malsasa Akbar, [01.07.17 21:20] 

Di dalam silabus yang saya bagikan, Anda akan temukan presentasi berisi slide + notes. 

Ade Malsasa Akbar, [01.07.17 21:20] 

Jadi jangan hanya buka slide-nya, buka juga notes-nya, sebab saya menaruh referensi-referensi banyak 
sekali di bagian notes. 

Ade Malsasa Akbar, [01.07.17 21:21] 

Kursus G003 akan membahas slide dengan referensinya. 

Ade Malsasa Akbar, [01.07.17 21:21] 

Para peserta yang sudah hadir malam ini, datang dari provinsi mana saja? 

Ade Malsasa Akbar, [01.07.17 21:21] 

Ada yang dari luar negeri? 

Ade Malsasa Akbar, [01.07.17 21:25] 

Silakan saling berkenalan dulu para peserta yang baru hadir. 

zhare asfan, [01.07.17 21:26] 

Azhar dari Banjarmasin, terimakasih mas Ade. 

Iqbal, [01.07.17 21:26] 

Muhammad Iqbal, dari Solo hadir ® 

Ade Malsasa Akbar, [01.07.17 21:26] 

Alhamdulillah senang saya dapat teman baru dari Banjarmasin. 

Abu Zakaria Pandu, [01.07.17 21:26] 

Bismillah... hadir kang ade dari Bandarlampung, saya Pandu. 

Ade Malsasa Akbar, [01.07.17 21:26] 

Alhamdulillah. 

Sigit Margianto, [01.07.17 21:26] 

Sigit Margianto 
Banyumas, 

Ade Malsasa Akbar, [01.07.17 21:26] 

Masya Allah, ada yang dari Jawa dan Sumatra pula. 

Ardi cloud 3, [01.07.17 21:26] 

Kota Serang hadir 


Ade Malsasa Akbar, [01.07.17 21:26] 
Aha, ada yang dari Lampung. 



Ade Malsasa Akbar, [01.07.17 21:27] 

Serang, Banten. Alhamdulillah. 

IrvanKun, [01.07.17 21:27] 

Irvan Jombang, Trims 

Ade Malsasa Akbar, [01.07.17 21:27] 

Semoga aman dan tenteram Anda semua di daerah Anda masing-masing. 

Ade Malsasa Akbar, [01.07.17 21:27] 

Alhamdulillah. 

Ardi cloud 3, [01.07.17 21:27] 

Amiim 

Ardi cloud 3, [01.07.17 21:27] 

Mohon maaf lahir batin kang @ Malsasa 

Ade Malsasa Akbar, [01.07.17 21:27] 

Semoga selalu Anda semua dalam keamanan & ketertiban di mana pun Anda berada. 

Ade Malsasa Akbar, [01.07.17 21:28] 

@Ardianur_3 iya, sama-sama, semoga amalan-amalan kita di bulan ramadhan diterima oleh Allah 
Subhanahu wa ta'ala. 

Sigit Margianto, [01.07.17 21:28] 

Ijin silentkan grup untuk 8 jam ke depan ya bang @Malsasa 

Ade Malsasa Akbar, [01.07.17 21:28] 

@Ibn_muslim silakan. 

Ade Malsasa Akbar, [01.07.17 21:28] 

Apa motivasi Anda sekalian ikut Kursus G003? 

Ade Malsasa Akbar, [01.07.17 21:28] 

Adakah di antara peserta yang belum pernah dengar bahwa GNU/Linux boleh dikomersialkan? 

Ardi cloud 3, [01.07.17 21:29] 

Belum kang 

Ade Malsasa Akbar, [01.07.17 21:30] 

Adakah peserta yang masih memahami bahwa GNU/Linux = gratis = tidak boleh dijual? Free software 
gratis = tidak boleh dijual? 

IrvanKun, [01.07.17 21:30] 

Pemah dengar tapi masih ragu itu legal apa tidak. 



Abu Zakaria Pandu, [01.07.17 21:30] 

[In reply to Ade Malsasa Akbar] 

Pemah dengar tapi belum paham kang ade. 

Iqbal, [01.07.17 21:30] 

[In reply to Ade Malsasa Akbar] 

pernah denger bahwa gnu/linux itu kayanya boleh dijual bentuk disc, semau yang nyebar kayanya 

Ade Malsasa Akbar, [01.07.17 21:30] 

Bagus. 

Ade Malsasa Akbar, [01.07.17 21:31] 

Jadi Anda yang menjawab di atas, antara masih ragu dan masih tidak tahu. 

Ade Malsasa Akbar, [01.07.17 21:31] 

Bagus. 

Ade Malsasa Akbar, [01.07.17 21:31] 

Kursus G003 akan memberikan fondasi paling mendasar yang menghapus semua keraguan itu. 

Ade Malsasa Akbar, [01.07.17 21:31] 

Anda akan terbelalak melihat betapa besar peluang bisnis yang legal dengan free software. Sesuatu yang 
selama ini banyak disalahpahami masyarakat sebagai "gratisan". 

Ade Malsasa Akbar, [01.07.17 21:32] 

Itu fungsi Kursus G003: membuka peluang kerja & membuka wawasan bisnis free software. 

Ade Malsasa Akbar, [01.07.17 21:32] 

Kalau Anda masih ragu, atau masih tidak tahu, maka potensi komersialnya free software akan terus 
tertutup dan tidak bisa membantu komunitas di Indonesia. Saya mau mengubah keadaan itu dengan 
Kursus G003 ini. 

Ade Malsasa Akbar, [01.07.17 21:32] 

Demikian perkenalan singkatnya. 

Ade Malsasa Akbar, [01.07.17 21:33] 

Anda semua sudah mengunduh Silabus (ODP) yang saya bagikan? 

Ardi cloud 3, [01.07.17 21:35] 

Ga bisa di buka di hp sy kang, pake aplikasi apa biar bisa terbaca? 

Rifki, [01.07.17 21:35] 

.ODP kalo g salah tuh pake LO ya? 

Rifki, [01.07.17 21:36] 

Coba buka pake WPS 



Ardi cloud 3, [01.07.17 21:36] 

Oke, sy unduh dl 

Ade Malsasa Akbar, [01.07.17 21:36] 

[In reply to Ardi cloud 3] 

Buka pakai PC/laptop. Ini kursus penting, hendaknya jangan diikuti dengan hape. 

Ade Malsasa Akbar, [01.07.17 21:37] 

@@Me_Jingga tolong jangan anjurkan WPS Office yang proprietary di tempat saya. Proprietary itu 
merugikan pengguna. 

Ade Malsasa Akbar, [01.07.17 21:37] 

@Ardianur_3 gunakan LibreOffice Impress. 

Ade Malsasa Akbar, [01.07.17 21:37] 

Saya mengadakan kursus-kursus untuk membiasakan Anda sekalian dengan LibreOffice dan free software 
secara umum. 

Ade Malsasa Akbar, [01.07.17 21:37] 

Gunakan LibreOffice dan biasakan. Itu pesan kursus saya. 

Rifki, [01.07.17 21:38] 

Iyaa mas @Malsasa, mohon maaf 

Ardi cloud 3, [01.07.17 21:38] 

Baik, terima kasih 

Ade Malsasa Akbar, [01.07.17 21:38] 

Buat Anda yang belum tahu, lihat lisensi WPS Office for Linux, di sana ada satu klausa yang melarang 
komersialisasi. 

Ade Malsasa Akbar, [01.07.17 21:39] 

Jadi pengguna WPS yang niatnya menghindari Microsoft Office, itu tidak bisa keluar dari kerugian, malah 
kasihan mereka. 

Rifki, [01.07.17 21:39] 

[In reply to Ade Malsasa Akbar] 

Hm info bagus, saya baru tahu 

Ade Malsasa Akbar, [01.07.17 21:40] 

http://wps-community.org/license.md <— lisensi WPS ada di sini 

Ade Malsasa Akbar, [01.07.17 21:41] 

Baca bagian 1. 1) d. dan e. 


Ade Malsasa Akbar, [01.07.17 21:41] 



Yap, dengan kursus ini Anda nanti akan menyaksikan macam-macam peluang yang sangat beragam yang 
bisa Anda ambil untuk mencari uang. 

Ade Malsasa Akbar, [01.07.17 21:41] 

Mulai skala kecil sampai skala besar. 

Ade Malsasa Akbar, [01.07.17 21:42] 

Peluang itu asalnya dari free software, dan di antaranya GNU/Linux sebagai contoh besar. 

Ade Malsasa Akbar, [01.07.17 21:42] 

Buat peserta yang belum unduh silabus, segera unduh Silabus (ODP) di sini 
https ://t.me/joinchat/AAAAAERAHj Od 1 xoG_G10Uw. 

Ade Malsasa Akbar, [01.07.17 21:43] 

Silabus ini materinya G003. Bacalah lebih dulu sebelum kursus saya mulai besok malam. 

Ade Malsasa Akbar, [01.07.17 21:44] 

Saya buka malam ini tanya-jawab untuk Silabus yang sudah Anda pegang. Silakan tanyakan slide yang 
mana saja. 

Muhamad Arif, [01.07.17 21:46] 

Ada versi pdfnya gk kang? 

Ade Malsasa Akbar, [01.07.17 21:47] 

Muhamad silakan convert sendiri di LibreOffice Anda. 

Rifki, [01.07.17 21:47] 

[In reply to Ade Malsasa Akbar] 

Mungkin maksud mas @Malsasa bagian 2. l)d. dan e. 

Ade Malsasa Akbar, [01.07.17 21:47] 

Saya memberi ODP sebab ada Notes yang menjadi bagian di dalamnya. 

Ade Malsasa Akbar, [01.07.17 21:47] 

[In reply to Rifki] 

Ah, benar. Maaf referensi saya salah. 

Ade Malsasa Akbar, [01.07.17 21:47] 

Jadi ODP saya isinya slides + notes, bukan cuma slides. 

Ade Malsasa Akbar, [01.07.17 21:47] 

Referensi saya letakkan di dalam Notes. Jadi silakan buka ODP dan baca juga Notes di dalamnya. 

Ade Malsasa Akbar, [01.07.17 21:49] 

Saya ingin semua peserta nanti kursus dengan membuka LibreOffice. 


Imam Safrullah, [01.07.17 21:49] 



Terima kasih kang 


Ade Malsasa Akbar, [01.07.17 21:49] 

Pengajarannya akan satu dan terarah, tidak pecah-pecah. 

Ade Malsasa Akbar, [01.07.17 21:49] 

Imam selamat datang Kang Safrullah. Bagaimana kabar komunitas di tempat akang? 

Satrya Pratama , [01.07.17 21:51] 

Saya satrya domisili malang tapi kerja di kalsel 

Imam Safrullah, [01.07.17 21:51] 

Kami sedang open recruitment anggota baru, kami harap ada regenerasi "pejuang Linux" 

Ade Malsasa Akbar, [01.07.17 21:53] 

Imam kursus G003 ini akan membahas salah satu daya tarik supaya komunitas didatangi peminat- 
peminat baru. 

Ade Malsasa Akbar, [01.07.17 21:53] 

Yaitu lapangan kerja, alias duit. 

Ade Malsasa Akbar, [01.07.17 21:54] 

Selama ini, jujur saja, banyak orang ogah atau malas terjun ke komunitas sebab mereka pikir "gak ada 
duitnya". 

IrvanKun, [01.07.17 21:54] 

[In reply to Ade Malsasa Akbar] 

Yaps betul banget kang ade 

Ade Malsasa Akbar, [01.07.17 21:54] 

G003 akan menjelaskan strategi komersialisasi free software agar ke depannya para aktivis sejahtera dan 
bisa mensejahterakan orang lain. 

Imam Safrullah, [01.07.17 21:54] 

Tentu saja kang. 

Ade Malsasa Akbar, [01.07.17 21:55] 

Peserta di sini, siapa saja yang belum pernah mengikuti kursus online yang saya adakan? 

IrvanKun, [01.07.17 21:55] 

Saya 

Ade Malsasa Akbar, [01.07.17 21:55] 

Kalau belum pernah, maka mungkin Anda belum ikut G001 dan G002 yang di sana saya perkenalkan 
dasar-dasar free software. 


Ade Malsasa Akbar, [01.07.17 21:56] 



Yang jelas, yang perlu Anda camkan betul-betul untuk G003 ialah 

free software itu disebut free software kalau boleh dijual, kalau software tidak boleh dijual itu proprietary 
namanya 

Ade Malsasa Akbar, [01.07.17 21:57] 

Sehingga dari awal Anda hams sudah yakin bahwa free software bisa dikomersialkan & dijual, dijadikan 
mata pencaharian. Begitu. 

Ade Malsasa Akbar, [01.07.17 21:58] 

Bila Anda justru meyakini sebaliknya, itu pertanda Anda masih (sangat) terpengaruh proprietary 
software, dan itulah target yang mau diluruskan oleh G003. 

Ade Malsasa Akbar, [01.07.17 22:07] 

Peserta yang baru hadir silakan ambil Silabus (ODP) di sini 

https://t.me/joinchat/AAAAAERAHjOdlxoG_G10Uw. Ikuti kursus G003 ini dengan membuka 
LibreOffice. 

Ade Malsasa Akbar, [01.07.17 22:12] 

Silakan buat peserta yang baru hadir, saling berkenalan dulu. Anda dari provinsi mana saja? 

Arif Lh, [01.07.17 22:27] 

Ariflh dari Surabaya, jawa timur 

Ade Malsasa Akbar, [01.07.17 22:28] 

Arif selamat datang di Kelas G003. 

Ade Malsasa Akbar, [01.07.17 22:28] 

Teman-teman yang baru datang pakai distro apa saja? 

Ade Malsasa Akbar, [01.07.17 22:30] 

Selamat datang semua peserta. 

Satrya Pratama , [01.07.17 22:32] 

[In reply to Ade Malsasa Akbar] 

Ubuntu 16.04 

Ade Malsasa Akbar, [01.07.17 22:34] 

Satrya senang mendengamya. 

Ade Malsasa Akbar, [01.07.17 22:34] 

Saya malam ini kebetulan lagi login di 16.10. 

Ade Malsasa Akbar, [01.07.17 22:44] 

Selamat datang para peserta di Kelas G003. 


Ade Malsasa Akbar, [01.07.17 22:44] 



Kelas akan diadakan sesuai jadwal pada poster, in syaa Allah. 

Ade Malsasa Akbar, [01.07.17 22:44] 

[Forwarded from Kursus Online Teknoplasma (Ade Malsasa Akbar)] 

[ Photo ] 

Kursus Online Gratis Sesi 3 

Shinz Ibrahim, [01.07.17 22:45] 

Slam kenal semuanya. 

Sya shin dari bandung. 

Shinz Ibrahim, [01.07.17 22:47] 

[In reply to Ade Malsasa Akbar] 

Blackarch linux. 

Ade Malsasa Akbar, [01.07.17 22:47] 

Selamat datang. 

Ade Malsasa Akbar, [01.07.17 22:47] 

Berarti di Kelas G003 ini terkumpul peserta mulai Sumatra sampai Kalimantan. 

Ade Malsasa Akbar, [01.07.17 22:48] 

@Shinz_sekai kita akan belajar pada G003 ini bagaimana Blackarch bisa dikomersialkan beserta contoh- 
contohnya. 

Shinz Ibrahim, [01.07.17 22:49] 

[In reply to Ade Malsasa Akbar] 

Komersilkan gmana mas.. 

Ade Malsasa Akbar, [01.07.17 22:50] 

@Shinz_sekai semua peserta G003 saya wajibkan membaca materi Silabus (ODP) yang sudah saya 
sampaikan di sini https://t.me/joinchat/AAAAAERAHjOdlxoG_G10Uw. Silakan baca sebelum kursus 
dimulai besok. 

Ade Malsasa Akbar, [01.07.17 23:05] 

Kepada semua peserta kursus, 

Ade Malsasa Akbar, [01.07.17 23:05] 

apa saja website yang sering Anda kunjungi dalam hal GNU/Linux? 

Wendi Rizaldi S, [01.07.17 23:06] 

[In reply to Ade Malsasa Akbar] 
kabarlinux.web.id linuxku.com 

Ade Malsasa Akbar, [01.07.17 23:08] 

@wrizaldisudrajat aha, selain itu adakah yang berbahasa Inggris, Kang? 



Wendi Rizaldi S, [01.07.17 23:10] 

[In reply to Ade Malsasa Akbar] 

Paling askubuntu kang 

Ade Malsasa Akbar, [01.07.17 23:10] 

@wrizaldisudrajat baik. 

Ade Malsasa Akbar, [01.07.17 23:11] 

Dengan kursus G003 ini, saya berharap, akan muncul nanti website bertopik GNU/Linux di Indonesia 
yang mampu menggaji para penulisnya sembari menyediakan tulisan/tutorial kualitas tinggi ke 
masyarakat. 

Ade Malsasa Akbar, [01.07.17 23:14] 

Siapa saja para peserta yang sedang online sekarang? 

Wendi Rizaldi S, [01.07.17 23:14] 

[In reply to Ade Malsasa Akbar] 

Saya t 

Ade Malsasa Akbar, [01.07.17 23:15] 

Baik. 

Ade Malsasa Akbar, [01.07.17 23:15] 

Siapa saja di antara teman-teman yang masih belum tahu bahwa GNU/Linux itu free software? 

Ade Malsasa Akbar, [01.07.17 23:16] 

Jangan takut bertanya di sini sebab saya mendirikan kursus ini asli untuk newbie & orang awam, saya 
jamin Anda tidak akan dilecehkan. 

Sigit Irmawan, [01.07.17 23:17] 

Hormat Om Ade. 

Ade Malsasa Akbar, [01.07.17 23:18] 

@sigitirmawan selamat datang di kelas G003. 

Ade Malsasa Akbar, [01.07.17 23:19] 

Peserta yang belum dapat Silabus (ODP), silakan ambil dari link 

https://t.me/joinchat/AAAAAERAHjOdlxoG_G10Uw. Kursus G003 akan merujuk kepada Silabus. 

Ade Malsasa Akbar, [01.07.17 23:21] 

[ Photo ] 

Wujud silabus kursus kali ini 

Ade Malsasa Akbar, [01.07.17 23:38] 

Selamat datang semua peserta Kelas G003. 


Ade Malsasa Akbar, [01.07.17 23:42] 



Sudahkah para peserta yang baru datang memperoleh Silabus? 


Ade Malsasa Akbar, [01.07.17 23:42] 

[Forwarded from Ade Malsasa Akbar] 

Peserta yang belum dapat Silabus (ODP), silakan ambil dari link 

https://t.me/joinchat/AAAAAERAHjOdlxoG_G10Uw. Kursus G003 akan merujuk kepada Silabus. 

Ade Malsasa Akbar, [02.07.17 00:50] 

Selamat datang para peserta G003. 

Ade Malsasa Akbar, [02.07.17 00:50] 

[Forwarded from Ade Malsasa Akbar] 

Sudahkah para peserta yang baru datang memperoleh Silabus? 

Ade Malsasa Akbar, [02.07.17 00:50] 

[Forwarded from Ade Malsasa Akbar] 

Peserta yang belum dapat Silabus (ODP), silakan ambil dari link 

https://t.me/joinchat/AAAAAERAHjOdlxoG_G10Uw. Kursus G003 akan merujuk kepada Silabus. 
Ade Malsasa Akbar, [02.07.17 00:54] 

Pastikan Anda mengikuti Kursus G003 nanti dengan LibreOffice aktif di komputer Anda. 

Ade Malsasa Akbar, [02.07.17 01:46] 

[Forwarded from Ade Malsasa Akbar] 

Selamat datang para peserta G003. 

Ade Malsasa Akbar, [02.07.17 01:46] 

[Forwarded from Ade Malsasa Akbar] 

Sudahkah para peserta yang baru datang memperoleh Silabus? 

Ade Malsasa Akbar, [02.07.17 01:46] 

[Forwarded from Ade Malsasa Akbar] 

Peserta yang belum dapat Silabus (ODP), silakan ambil dari link 

https://t.me/joinchat/AAAAAERAHjOdlxoG_G10Uw. Kursus G003 akan merujuk kepada Silabus. 

IrvanKun, [02.07.17 05:01] 

[In reply to Ade Malsasa Akbar] 

Finuxsec 
Kabarlinux 
Ubuntu forum 
Migrasi linux 

Arkamaya Prasetya, [02.07.17 05:19] 

Website yang sering di kunjungi 
Hanya Restava, Malsasa hehe 

Arkamaya Prasetya, [02.07.17 05:20] 



Situs luar masih bingung, khawatir gagal paham 


Dede24, [02.07.17 05:23] 

Topik Yang Sangat Sangat Menarik 

Rizqi Riyanto, [02.07.17 05:23] 

Cumak tau bengkelubuntu saja 

Arkamaya Prasetya, [02.07.17 05:27] 

Materi malam ini sepertinya banyak sekali 

Arkamaya Prasetya, [02.07.17 05:27] 

Alhamdulillah 

Mbong Shut Up, [02.07.17 08:02] 

© 

Mushaf Syafar, [02.07.17 08:25] 

EBB© © 

DANANGGORO, [02.07.17 09:56] 

[In reply to Ade Malsasa Akbar] 

Mantap. Ini yg sy suka sekali kang 

Jowan Ichsan Achmadji, [02.07.17 10:31] 
lumayan rame juga 

Most First Die, [02.07.17 10:37] 

Ngomong" ini kita belajar apa ya •© 

Abu Zakaria Pandu, [02.07.17 10:57] 

[In reply to Most First Die] 

Weh... ada bang mumu. Pripun kabare... ??? Hehe 

Abu Zakaria Pandu, [02.07.17 10:57] 

[In reply to Ade Malsasa Akbar] 

Kata kang ade, download dulu silabus nya disini... hehe 

Most First Die, [02.07.17 10:58] 

[In reply to Abu Zakaria Pandu] 

Lah pandu, kawan kampus hehe 

Ade Malsasa Akbar, [02.07.17 11:18] 

Selamat datang semua peserta di Kelas G003. 

Ade Malsasa Akbar, [02.07.17 11:18] 

Salam kenal, saya Ade Malsasa Akbar pengasuh kursus ini. 



Ade Malsasa Akbar, [02.07.17 11:19] 

Anda sekalian akan belajar materi komersialisasi free software pada kursus ini, nanti malam. 

Ade Malsasa Akbar, [02.07.17 11:19] 

In syaa Allah kursus akan dimulai sesuai jadwal poster: 

sudiro, [02.07.17 11:19] 
terima kasih mas 

Ade Malsasa Akbar, [02.07.17 11:19] 

[Forwarded from Kursus Online Teknoplasma (Ade Malsasa Akbar)] 

[ Photo ] 

Kursus Online Gratis Sesi 3 

Ade Malsasa Akbar, [02.07.17 11:20] 

Saya anjurkan semua peserta untuk menyimpan hasil kursus ini nanti dan menyebarkannya di blog-blog 
Anda. 

Re: B14NK, [02.07.17 11:30] 

-/- 

Ade Malsasa Akbar, [02.07.17 11:32] 

Selamat datang semua peserta di Kelas G003. 

Ade Malsasa Akbar, [02.07.17 11:33] 

Anda sekalian saya haruskan memegang Silabus (ODP) yang bisa Anda dapat di sini 
https ://t.me/joinchat/AAAAAERAHj Od 1 xoG_G10Uw. 

Ade Malsasa Akbar, [02.07.17 11:33] 

Kelas G003 nanti akan berlangsung dengan berdasarkan Silabus ini. 

Ade Malsasa Akbar, [02.07.17 11:34] 

[In reply to Irvan Kun] 

Arkamaya @GakPunyaNamaPengguna @Rizqi_riyanto @Mbong_shut_up @mushaf 10 D A N A N G 
G O R O @jowanLinux @mujahidmisterius @SutejhoTapihero sudiro Re: 

Selamat datang semua peserta yang baru hadir. 

Rizqi Riyanto, [02.07.17 11:35] 

Salam kenal mas ade 

Didiet, [02.07.17 11:35] 

Salam kenal mas ade 

Ade Malsasa Akbar, [02.07.17 11:35] 

Saya perhatikan di antara Anda ada perwakilan dari beberapa forum di Indonesia: 



Ade Malsasa Akbar, [02.07.17 11:35] 
seperti Kang @Aryaldatama dari GimpScape ID 

Ade Malsasa Akbar, [02.07.17 11:36] 

seperti teman-teman lain dari BGLI maupun grup GNU/Linux lain 

Rizqi Riyanto, [02.07.17 11:36] 

Banyak orang2 hebat disini 

Ade Malsasa Akbar, [02.07.17 11:36] 

Nanti Anda yang berasal dari macam-macam forum free software akan mendapatkan materi, 
Ade Malsasa Akbar, [02.07.17 11:36] 

bahwa di forum-forum Anda sendiri bisa diwujudkan model-model bisnis yang mensejahterakan 
anggotanya, hingga menggaji para member yang mau bekerja. 

Ade Malsasa Akbar, [02.07.17 11:37] 

Selama software itu free software, maka bisa dan sah. 

Ade Malsasa Akbar, [02.07.17 11:38] 

Dari para peserta yang hadir, siapa saja yang sedang online sekarang? 

Didiet, [02.07.17 11:38] 

Harus terbiasa menggunakan linux nih mas ade ? 

Rizqi Riyanto, [02.07.17 11:39] 

Hadir 

Didiet, [02.07.17 11:39] 

Hadir 

Re: BUNK, [02.07.17 11:39] 

Hadir 

Ade Malsasa Akbar, [02.07.17 11:39] 

Bagus. 

Ade Malsasa Akbar, [02.07.17 11:39] 

Siapa dari teman-teman yang hadir, yang belum tahu kalau GNU/Linux adalah free software? 

Rizqi Riyanto, [02.07.17 11:39] 

Sayang mulai pakai linux smk sampek kuliah ini 

Ade Malsasa Akbar, [02.07.17 11:39] 

Jangan takut bicara di sini, saya menjamin semua newbie & orang awam untuk bebas bertanya. 



localanu, [02.07.17 11:39] 

Hadir 

riyan bentardi, [02.07.17 11:40] 
hadir kang 

Ade Malsasa Akbar, [02.07.17 11:40] 

Bagus. 

Ade Malsasa Akbar, [02.07.17 11:41] 

Siapa di antara peserta yang baru hadir, belum paham arti "free software"? 

Didiet, [02.07.17 11:42] 

Sering2 aja diadakan kursus online mas ade lumayan bisa nambah ilmu sama networking 
Rizqi Riyanto, [02.07.17 11:42] 

Mas ade apa nantik kedepnya ada tema pembelajaran lainya seputar linux 

Re: BUNK, [02.07.17 11:43] 

[In reply to Ade Malsasa Akbar] 

Saya mas msh kurang mengerti © 

Ade Malsasa Akbar, [02.07.17 11:43] 

Re: ya, bagus. Siapa lagi yang masih belum paham? 

Rizqi Riyanto, [02.07.17 11:43] 

[In reply to Ade Malsasa Akbar] 

Saya masih belum bisa bedakan antara software gratis sama free software 

Ade Malsasa Akbar, [02.07.17 11:43] 

@Rizqi_riyanto bagus, siapa lagi yang belum paham? 

Ade Malsasa Akbar, [02.07.17 11:44] 

Jangan takut dicela sebab saya yang mengasuh grup ini. Newbie tidak akan diganggu bertanya hal-hal 
yang dianggap "sepele". 

sudiro, [02.07.17 11:45] 

mas ade, apakah sama yang dimaksud freeware dengan freesoftware? 

Rizqi Riyanto, [02.07.17 11:46] 

[In reply to Ade Malsasa Akbar] 

Siap 

Ade Malsasa Akbar, [02.07.17 11:46] 

sudiro tidak sama, bagus, sehabis dhuhur saya akan beri penjelasan singkat. 


Didiet, [02.07.17 11:46] 



yoi 

sudiro, [02.07.17 11:46] 
oh ya makasih mas, sya tunggu 

Ade Malsasa Akbar, [02.07.17 11:47] 

Anda masuk ke Kelas G003 berarti Anda harus paham dulu free software itu apa. Saya akan jelaskan itu 
sampai Anda paham betul sebelum kita masuk ke kursus nanti malam. 

Re: BUNK, [02.07.17 11:47] 

[In reply to Ade Malsasa Akbar] 

Siap 

Ade Malsasa Akbar, [02.07.17 11:48] 

[In reply to Rizqi Riyanto] 

Kursus gratis saya ini bagian dari rantai kursus online saya yang berbayar, yang saya edarkan di 
https://t.me/joinchat/AAAAAERAHjOdlxoG_G10Uw. Jadi iya in syaa Allah saya akan lanjutkan sebab 
ini bagian dari pekerjaan saya. 

Ade Malsasa Akbar, [02.07.17 11:48] 

Saya ngasih Anda materi komersialisasi, saya sendiri harus sudah melakoni & mempraktikkannya. 

Most First Die, [02.07.17 11:50] 

Hihi, seputaran linux ya? 

Muhamad Arif, [02.07.17 11:50] 

Kang ade mengkomersialisasikan free software pkek cara yg mana kang? 

KiRun, [02.07.17 11:51] 

Hai 

Rezald, [02.07.17 11:58] 

Ade Malsasa free software apakah sama dengan open source ??? 

YusUf, [02.07.17 12:03] 

[In reply to Rezald] 

open source bukan berarti pasti free karena bisa saja musti bayar kalo mau dipake , tergantung license-nya 

Ade Malsasa Akbar, [02.07.17 12:06] 

Yap. 

Ade Malsasa Akbar, [02.07.17 12:06] 

Mari saya jelaskan. 

Ade Malsasa Akbar, [02.07.17 12:06] 

[In reply to Muhamad Arif] 

Baca silabus, sudah saya sampaikan semua di sana, dan akan dimulai pembahasannya nanti malam. 



Ade Malsasa Akbar, [02.07.17 12:06] 

[In reply to Rezald] 

Pertanyaan bagus, mari saya jelaskan. 

Ade Malsasa Akbar, [02.07.17 12:07] 

[In reply to Yus Uf] 

Alasan "free musti gratis" ini salah, dan bukan demikian cara menjelaskan bedanya. 

Ade Malsasa Akbar, [02.07.17 12:07] 

Baik, mari saya jelaskan dari awal secara ringkas. 

Ade Malsasa Akbar, [02.07.17 12:08] 

Referensi: 

- Bahasa Inggris (original): https://www.gnu.org/philosophy/free-sw.html 

- Bahasa Indonesia: https://malsasa.wordpress.com/2016/04/06/apa-itu-free-software/ 

Ade Malsasa Akbar, [02.07.17 12:08] 

Apa itu free software? 

Ade Malsasa Akbar, [02.07.17 12:11] 

#definisi_free_software 

Free software ialah setiap software yang menunaikan hak pengguna & hak masyarakat, yaitu software 
yang kontrolnya dipegang oleh pengguna bebas dari kuasa pengembangnya. 

Sebuah free software dinamakan free software apabila menunaikan 4 hak pengguna: 

- 0) Kebebasan menjalankan software untuk tujuan apa pun 

- 1) Kebebasan mempelajari software, dan mengubahnya (syarat: akses ke source code) 

- 2) Kebebasan mendistribusikan salinan software 

- 3) Kebebasan mendistribusikan perubahan software (syarat: akses ke source code) 

Ade Malsasa Akbar, [02.07.17 12:11] 

Re: @Rizqi_riyanto sudiro @Rezald Anda semua paham definisi ini? 

YusUf, [02.07.17 12:16] 

sekalian nanya donk : bedanya GPLv2 ama GPLv3 apa yak ? soalnya kalo nggak salah Linus menolak 
untuk pindah ke GPLv3 ... 

Ade Malsasa Akbar, [02.07.17 12:20] 

[In reply to Rizqi Riyanto] 



Software gratis = software yang gratis harga distribusinya dan pengguna harus menggratiskan, tidak boleh 
menjualnya. 

Free software = software yang memberi 2 hak distribusi ke pengguna: boleh menggratiskan, boleh 
menjual/mengkomersialkan. 

Ade Malsasa Akbar, [02.07.17 12:20] 

Anda bisa bedakan sekarang? 

Ade Malsasa Akbar, [02.07.17 12:22] 

[In reply to sudiro] 

Tidak sama. Istilah "freeware" yang dipakai majalah-majalah serta web-web (contoh: Softpedia dan 
Majorgeeks) berarti proprietary software yang harganya gratis (artinya pengguna dilarang 
menjual/mengkomersialkannya). 

Free software ialah istilah yang dimulai oleh FSF (http://fsf.org) untuk mengartikan software yang 
memberi lengkap 4 hak pengguna, tidak cuma bebas mendistribusikan tetapi juga bebas menjalankan, 
mempelajari, & mengubahnya. 

Rezald, [02.07.17 12:22] 

Sudah paham mas tapi masih agak kurang hehehehe 

Ade Malsasa Akbar, [02.07.17 12:22] 

Anda paham sekarang? 

Rezald, [02.07.17 12:22] 

Terima kasih mas @Malsasa 

Ade Malsasa Akbar, [02.07.17 12:25] 

[In reply to Rezald] 

Istilah "open source" munculnya tahun 1998, sementara istilah free software muncul tahun 1983, dan 
istilah "open source" sebenarnya muncul untuk me-replace istilah free software. 

Perbedaannya: istilah "open source" diperkenalkan oleh OSI (http://opensource.org) sementara free 
software diperkenalkan oleh FSF (http://gnu.org). 

Umumnya semua software yang disertifikasi sebagai "open source" itu ialah free software juga. Dan 
sebaliknya. 

sudiro, [02.07.17 12:25] 

[In reply to Ade Malsasa Akbar] 
alhamdulillah paham mas 

Ade Malsasa Akbar, [02.07.17 12:26] 

sudiro bagus, dengan demikian, berarti "freeware" TIDAK BISA DIKOMERSIALKAN. 


Ade Malsasa Akbar, [02.07.17 12:26] 



Paham? 


Ade Malsasa Akbar, [02.07.17 12:26] 

Dan berarti pula "free software" itu barulah yang BISA DIKOMERSIALKAN. 

sudiro, [02.07.17 12:26] 
paham 

Ade Malsasa Akbar, [02.07.17 12:27] 

Bagus, kursus kita ini bicaranya mengenai free software dan bukanlah "freeware". 

Rezald, [02.07.17 12:27] 

[ Sticker ] 

Ade Malsasa Akbar, [02.07.17 12:27] 

Contoh freeware yang paling populer misalnya Avira AntiVir PE, Google Earth, CCleaner, dan 
IrfanView. 

Muhamad Arif, [02.07.17 12:27] 

Kang klo medistribusikan hasil modifikasi free software tapi gk ngasih source code hasil modifikasi itu 
gmna kang? Apa boleh? 

Ade Malsasa Akbar, [02.07.17 12:28] 

Muhamad pertanyaan bagus. Jawabannya bergantung pada tipe lisensi, apakah dia copyleft atau 
noncopyleft. 

Jika si software yang Anda edit itu copyleft, maka wajib Anda sertakan source code. 

Jika si software yang Anda edit itu noncopyleft, maka TIDAK WAJIB Anda sertakan source code. 

Ade Malsasa Akbar, [02.07.17 12:28] 

Paham? 

Ade Malsasa Akbar, [02.07.17 12:29] 

[In reply to Yus Uf] 

Free software bukanlah "gratis" dan tidak dipersyaratkan gratis, sebaliknya proprietary tidak mesti 
berbayar dan tidak dipersyaratkan berbayar untuk jadi proprietary. 

Ade Malsasa Akbar, [02.07.17 12:30] 

[In reply to Yus Uf] 

Ini sulit dicerna orang awam, tetapi inti perbedaannya ialah GPLv3 punya penolakan terhadap tivoization. 
Itu intinya. 

Muhamad Arif, [02.07.17 12:30] 

Msih blom paham kang sama copyleft dan non copyleft. 


YusUf, [02.07.17 12:30] 



[In reply to Muhamad Arif] 

kalo itu , keknya beda nya BSD ama GPL bro ... kalo BSD nggak harus didistribusikan , CMIIW 

Rezald, [02.07.17 12:31] 

[In reply to Muhamad Arif] 

Sama hehehe 

Ade Malsasa Akbar, [02.07.17 12:32] 

Muhamad yap, kursus ini memang tidak untuk itu. 

Rizqi Riyanto, [02.07.17 12:33] 

[In reply to Ade Malsasa Akbar] 

Iya saya pernah baca artikel mas ade 

Ade Malsasa Akbar, [02.07.17 12:34] 

Copyleft itu tipe lisensi yang sekali merdeka tetap merdeka. Contohnya GNU GPL. Sifatnya turunan dari 
GPL harus GPL pula, dan dipersyaratkan memberi source code. 

Noncopyleft tetap free software, sifatnya jangan pernah katakan tidak. Contohnya lisensi BSD dan MIT 
XI1. Sifatnya, turunan dari software berlisensi BSD tidak dipersyaratkan memberi source code. 

Ade Malsasa Akbar, [02.07.17 12:35] 

Kursus G003 fokusnya ada pada komersialisasi, bukan membahas perbedaan tipe lisensi. Hendaknya 
Anda membuat pertanyaan yang sesuai topik. 

Ade Malsasa Akbar, [02.07.17 12:38] 

Peserta yang belum dapat Silabus (ODP) untuk kursus ini nanti malam, ambillah di sini 
https ://t.me/joinchat/AAAAAERAHj Od 1 xoG_G10Uw. 

Muhamad Arif, [02.07.17 12:38] 

Thanks kang udah mau jawab, maaf jga klo keluar dari topik 
Ade Malsasa Akbar, [02.07.17 12:39] 

No problemo, peserta pemula itu memang harus dibimbing dan diberi kemudahan. 

Ade Malsasa Akbar, [02.07.17 12:40] 

Saya mau dengan kursus ini nanti Anda mampu melihat betapa "PERILAKU PENGEMBANG" sangat 
menentukan hak pengguna. 

Ade Malsasa Akbar, [02.07.17 12:40] 

Hak Anda menjual & mengkomersialkan bergantung mutlak pada perilaku pengembang software Anda. 
Ade Malsasa Akbar, [02.07.17 12:41] 

Sama juga, hak Anda atas keamanan sistem, bergantung mutlak pada pengembang software Anda. 


Ade Malsasa Akbar, [02.07.17 12:42] 



Permisalannya tidak pernah berubah: kalau perilaku pengembang memblokir hak Anda melakukan 
perbaikan, maka software itu tidak akan pemah aman. 

Ade Malsasa Akbar, [02.07.17 12:42] 

Kalau perilaku pengembang memblokir hak Anda melakukan distribusi, maka software itu tidak akan 
bisa Anda jual/komersialkan. 

Ade Malsasa Akbar, [02.07.17 12:42] 

Sama. 

Ade Malsasa Akbar, [02.07.17 12:42] 

Siapa yang masih bingung dengan definisi free software? 

Ade Malsasa Akbar, [02.07.17 12:42] 

Jangan takut, bilang saja. 

Mekatronik Achmadi, [02.07.17 12:46] 
mas @ Malsasa 

apakah free software juga berlaku untuk firmware? 

jika demikian,, apakah boleh developer produk tidak menyediakan garansi mngingat user dapat mngotak- 
atik firmware? 

Ade Malsasa Akbar, [02.07.17 12:50] 

[In reply to Mekatronik Achmadi] 

Pertanyaan pintar. 

Ade Malsasa Akbar, [02.07.17 12:51] 

Salah satu fungsi kursus yang saya adakan ialah menyadarkan masyarakat bahwa SEMUA SOFTWARE 
itu bisa berubah jadi free software, asal pengembangnya mengubahnya. 

Ade Malsasa Akbar, [02.07.17 12:51] 

[In reply to Mekatronik Achmadi] 

Jawabannya iya dan sudah seharusnya begitu. 

Ade Malsasa Akbar, [02.07.17 12:51] 

Tahukah Anda sekalian, apa sebab masalah vga NVIDIA & AMD terhadap GNU/Linux? 

Ade Malsasa Akbar, [02.07.17 12:52] 

Sebabnya ialah karena firmware dan/atau drivernya proprietary, artinya seluruh pengguna telah diblokir 
haknya untuk menyesuaikan si vga agar bekerja normal di GNU/Linux. 

Susanto Kuanda, [02.07.17 12:52] 

Halo selamat siang apa betul ini group belajar gratis linux buat orang awam 


Most First Die, [02.07.17 12:52] 



Tapi masih bisa digunakan secara normal kan vidia di linux? 


Ade Malsasa Akbar, [02.07.17 12:52] 

[In reply to Mekatronik Achmadi] 

Tentu saja boleh sebab pemberian garansi ialah hak developer, terserah mereka mau kasih atau tidak. 

Susanto Kuanda, [02.07.17 12:52] 

Apa ada syarat2 nya kalau mau join thanks 

Ade Malsasa Akbar, [02.07.17 12:52] 

[In reply to Most First Die] 

Tidak bisa. 

Ade Malsasa Akbar, [02.07.17 12:53] 

[In reply to Susanto Kuanda] 

Anda sudah join. Selamat datang, saya pengasuh Kelas G003 ini. 

localanu, [02.07.17 12:53] 

[In reply to Ade Malsasa Akbar] 

karena performa tidak bisa disesuaikan dan bisa lebih buruk 

Febro Herdyanto, [02.07.17 12:53] 

Hadir 

localanu, [02.07.17 12:53] 
sependapat? 

Most First Die, [02.07.17 12:54] 

Wah sayang sekali berarti ya laptop yg ada nvidia dan os nya linux 
Mekatronik Achmadi, [02.07.17 12:54] 

klo ATI emang gak mnyediakan API,, jd sering trouble klo ada update kernel,, bahkan pk Catalyst 
skalipun 

smntara Nvidia,, stahu saya cuma nyediakan binary (blob) untuk kernel module 
sama-sama gak optimal 100% klo dipake 
Ade Malsasa Akbar, [02.07.17 12:54] 

@mujahidmisterius terbalik, yang disayangkan ialah perilaku developer dari VGA tersebut. GNU/Linux 
tidak bisa disalahkan. 

Most First Die, [02.07.17 12:54] 

Iyaa sangat disayangkan 

Most First Die, [02.07.17 12:54] 

Tidak support hihi 



YusUf, [02.07.17 12:54] 

[In reply to Most First Die] 

ane nggak masalah , karena pake nya banyakan cuman command line ama firefox ... 

Ade Malsasa Akbar, [02.07.17 12:54] 

Sebab masalah ini semuanya selesai bila si vendor VGA melepas firmware + drivemya sebagai free 
software. 

Mekatronik Achmadi, [02.07.17 12:55] 

VGA Intel yg bagus 

Ade Malsasa Akbar, [02.07.17 12:55] 

Yang dipersalahkan bukan GNU/Linux dan komunitasnya, tetapi si vendor yang sudah Anda beli 
produknya (produk VGA). 

Mekatronik Achmadi, [02.07.17 12:55] 

[In reply to Ade Malsasa Akbar] 

Jadi lebih paham klo ada contoh real kayak gini 

Ade Malsasa Akbar, [02.07.17 12:56] 

@mekatronikachmadi ahsan, itu tujuannya saya mendirikan kursus online ini, Saudaraku. 

Susanto Kuanda, [02.07.17 12:56] 

[In reply to Ade Malsasa Akbar] 

Jd ngm kami belajar bang apa tinggal kami baca2 yg sekarang orang2 lg chat tp rasanya susah nyambung 
krn spt nya ada yg sudh bisa dan sdh setengah pembicaraan bgm kita awam.bisa ikuti maag sebelumnya 

Ade Malsasa Akbar, [02.07.17 12:56] 

Pertanyaan Kang @mekatronikachmadi membuka gerbang yang tertutup: bahwa yang disebut free 
software itu luas, sangat luas, termasuk firmware VGA. 

Ade Malsasa Akbar, [02.07.17 12:57] 

[In reply to Susanto Kuanda] 

Saya sulit membaca singkatan. Editlah dan jangan disingkat-singkat lagi. 

Most First Die, [02.07.17 12:57] 

Berarti selama ini saya salah paham, saya kira freeware itu singkatan dari free software 
Ade Malsasa Akbar, [02.07.17 12:58] 

Yap, memang kursus saya ini gunanya untuk meluruskan kesalahpahaman. 

Ade Malsasa Akbar, [02.07.17 12:58] 

[In reply to Most First Die] 

Istilah "freeware" ini dipakai oleh majalah-majalah dan situs-situs Windows-oriented, seperti Softpedia. 


Ade Malsasa Akbar, [02.07.17 12:58] 



Majalah di Indonesia yang mempromosikan istilah ini, misalnya CHIP dan PC Media. 


Ade Malsasa Akbar, [02.07.17 12:59] 

Istilah ini sangat dihindari oleh komunitas free software, situs dan majalahnya. 

Most First Die, [02.07.17 12:59] 

Ntaps dah 

Susanto Kuanda, [02.07.17 13:00] 

Susanto Kuanda: 

Jadi bagaimana kami belajar nya bang apa tinggal kami baca2 yang sekarang orang2 lagi chat tapi rasanya 
susah nyambung krn seperrinya ada yg sudah bisa dan sudah setengah pembicaraan nya bagaimana kita 
krang awam.bisa ikuti maaf sebelumnya 

Ade Malsasa Akbar, [02.07.17 13:00] 

[In reply to Susanto Kuanda] 

Yap, bagus. Tidak apa-apa. Silakan ikuti saja apa adanya, perhatikan apa yang dibicarakan. Jangan takut 
bertanya. 

Ade Malsasa Akbar, [02.07.17 13:00] 

Susanto apa yang Anda ketahui tentang GNU/Linux? 

Most First Die, [02.07.17 13:01] 

Ini masih pembahasan umum, kursus-nya jam 19.30 

Susanto Kuanda, [02.07.17 13:04] 

[In reply to Ade Malsasa Akbar] 

Saya cuma mengetahui bahwa linux adalah salah satu saingan windows terutama linux open source kata 
nya pdhal saya tdk begitu mengerti open source itu sesungguh nya krn ngak paham programmer sehingga 
tahu nya terbuka bisa suka2 kita tambah atau kurangi dan gratis mata nya tanpa bayar shg tertarik 
mengetahui atau belajar cuma agak susah mendapatkan pendidikan resmi nya di kota saya apalg agak 
jarang ora g menggunakan nya rata2 pamai windows dan kecil mac os 

Ade Malsasa Akbar, [02.07.17 13:05] 

[In reply to Susanto Kuanda] 

Yap, kondisi Anda sama seperti kondisi teman-teman yang lain. Oleh sebab itu, saya dirikan kursus online 
sebagai ganti pendidikan yang hilang tersebut. 

Most First Die, [02.07.17 13:05] 

Setuju dengan kalimat "susah mendapatkan pendidikan resmi 

Most First Die, [02.07.17 13:05] 

Saya tertarik untuk menjadi sysadmin 

Ade Malsasa Akbar, [02.07.17 13:05] 

[In reply to Susanto Kuanda] 



Nah itulah dampak istilah "open source", Anda otomatis akan berpikir "source code" atau 
"programming" yang semuanya susah. Gantilah semua istilah open source dengan istilah free software. 
Istilah free software lebih bisa menjelaskan hakikat software tersebut. 

Ade Malsasa Akbar, [02.07.17 13:06] 

Free software = perangkat lunak merdeka = penggunanya yang merdeka, software tunduk kepada 
pengguna. 

Most First Die, [02.07.17 13:07] 

Si pengguna bebas ngapa"in dngn softwarcnya © 

Susanto Kuanda, [02.07.17 13:11] 

Ok cuma terus terang saya orang hobby software tapi arti nya package software yanh siap tinggal 
digunakan kalau spt basic turbo pascal dll kan masih perlu keahlian pakai nya kalau office tinggal pakai jd 
kalau linux kan sebahagian besar masih seperti ada ketikkan command spt dos sd suko dll apa kita2 orang 
awam masih bisa mengikuti nya 

YusUf, [02.07.17 13:14] 

[In reply to Susanto Kuanda] 

nggak harus semuanya pake command fine , itu biar kelihatan keren adja ... 

Most First Die, [02.07.17 13:14] 

Biar keliatan master haha © 

YusUf, [02.07.17 13:15] 

[In reply to Most First Die] 

kalo resmi tapi pake absen ama ngerjain tugas , ane malezz ... 

Most First Die, [02.07.17 13:15] 

[In reply to Yus Uf] 

Haha ada-ada aja 

Mekatronik Achmadi, [02.07.17 13:15] 

[In reply to Susanto Kuanda] 
yg bener sudo mas„bukan suko 

distro linux itu semua udah klik2 mouse,, dekstop (sistem,,bukan tampilan tersedia) banyak,, macem 
GNOME, KDE, MATE (favorit saya), Xfce, LXDE 

tp sbenamya terminal bisa jd lebih efisien,, karena bisa jd jalan tanpa tergantung platform dan bisa 
diotomatisasi dgn skrip 

Rifki, [02.07.17 13:15] 

Pake command fine cuma buat instal via ppa © 


Susanto Kuanda, [02.07.17 13:16] 



Dan kalau linux dengar2 banyak mode nya ada ubuntu redhat dll mana yg lengkap dan bagus dr segi 
komplete program package ya 

YusUf, [02.07.17 13:17] 

[In reply to Rifki] 

ppa bisa pake aptitude , di gui nya bisa ... 

Jefri pecel yami. [02.07.17 13:18] 

Assalamualaikum, salam kenal untuk semuanya... ijin cari ilmu di sini © 

Rifki, [02.07.17 13:19] 

[In reply to Yus Uf] 

Iya sih, tapi saya lebih suka pake terminal biar lebih paham 

Mekatronik Achmadi, [02.07.17 13:19] 

[In reply to Susanto Kuanda] 

itu bukan mode,, itu distro,, mereka (istilahnya downstream) yg mnyatukan proyek2 free software 
(istilahnya upstream) 

mw yg super lengkap paketnya? pk Arch Linux aja„ metode ABS dan AUR bisa dibilang bisa install 
software apa pun,, bahkan yg cross-platform 

Ade Malsasa Akbar, [02.07.17 13:19] 

[In reply to Susanto Kuanda] 

Bisa, sebab free software itu software sosial. Anda punya orang lain, Anda punya teman-teman yang bisa 
mengajari Anda (baik gratis maupun berbayar). 

YusUf, [02.07.17 13:20] 

[In reply to Susanto Kuanda] 

lebih banyak sama-nya , ane laptop pake ubuntu dan di kantor pake-nya redhat ... 

Ade Malsasa Akbar, [02.07.17 13:20] 

[In reply to Jefri pecel yami] 

Wa'alaykumussalam. 

Ade Malsasa Akbar, [02.07.17 13:20] 

[In reply to Mekatronik Achmadi] 

Silakan adakan kursus online untuk mengajari orang awam Arch Linux. 

Ade Malsasa Akbar, [02.07.17 13:21] 

Susanto saya sudah membuatkan video-video tutorial untuk memudahkan orang awam di sini 
https://www.youtube.com/channel/UC2rNpFUwgvzOzl2dXLPHVw. 

Most First Die, [02.07.17 13:21] 

Wow ntaps arch, saya ubuntu aj masih sekedar pengguna biasa haha 


Ade Malsasa Akbar, [02.07.17 13:21] 



Lebih mudah menonton video daripada membaca teks. 


Ade Malsasa Akbar, [02.07.17 13:22] 

Kita akan lihat pada kursus nanti pertanyaan Kang Susanto bisa jadi lapangan kerja. 

Ade Malsasa Akbar, [02.07.17 13:24] 

Oh ya, satu lagi. 

Ade Malsasa Akbar, [02.07.17 13:24] 

Saya berpesan kepada semua peserta di sini agar jangan mengira migrasi ke GNU/Linux atau belajar 
GNU/Linux itu bisa dilakukan secara otodidak. 

Ade Malsasa Akbar, [02.07.17 13:25] 

Belajar itu harus dengan guru. 

Mekatronik Achmadi, [02.07.17 13:25] 

[In reply to Ade Malsasa Akbar] 

insyaallah Kang,, saya bahkan udah nyediakan remaster ISO dr ArchLinux untuk memudahkan belajar 
atau instalasi (pk rsync yg simple,, bukan calamares yg kompleks di belakang),, tinggal cari waktu 

mnurut bagi saya pribadi,, instalasi ArchLinux itu pembelajaran yg komprehensif baik dr sisi teknis 
maupun non-teknis (trmasuk pilih2 lisensi) 

jazakallahu khairan atas sarannya 

Ade Malsasa Akbar, [02.07.17 13:25] 

Orang-orang yang salah format HDD atau keliru hapus data atau mengalami kerusakan sistem, yang 
merugikan, itu sebab dia belajar tanpa guru. 

Ade Malsasa Akbar, [02.07.17 13:26] 

[In reply to Mekatronik Achmadi] 

Kita juga akan melihat di Kursus ini bahwa kesulitan para awam, bisa jadi lapangan kerja, terutama di 
bidang pengajaran GNU/Linux. 

Jefri pecel yami, [02.07.17 13:26] 

[In reply to Ade Malsasa Akbar] 

Ini dulu yang saya alami, maklum jaman itu internet masih mahal dan lambat H 
Ade Malsasa Akbar, [02.07.17 13:26] 

Saya wajibkan semua peserta memegang Silabus (ODP) yang bisa diunduh di sini 
https ://t.me/joinchat/AAAAAERAHj Od 1 xoG_G10Uw. 

Ade Malsasa Akbar, [02.07.17 13:27] 

Silabus ini akan dipakai pada Kursus G003 nanti malam. 

Most First Die, [02.07.17 13:27] 

Kang ade, apakah nantinya ada pelatihan menjadi sysadmin linux? 



Ade Malsasa Akbar, [02.07.17 13:28] 

@mujahidmisterius lihat, pertanyaan Anda bagus! 

Ade Malsasa Akbar, [02.07.17 13:28] 

@mujahidmisterius jawabannya ADA tetapi bukan dari saya, sebab kursus ini fungsinya mencetak orang- 
orang yang bakalan mendirikan kursus-kursus sysadmin ke depannya. 

Ade Malsasa Akbar, [02.07.17 13:28] 

In syaa Allah, Anda akan melihatnya cepat atau lambat. 

Ade Malsasa Akbar, [02.07.17 13:29] 

Saya mengadakan kursus berbayar untuk pelatihan GNU/Linux dasar kelas pemula. 

Ade Malsasa Akbar, [02.07.17 13:29] 

Materi saya pemula, jadi bukan sysadmin. 

Susanto Kuanda, [02.07.17 13:30] 

[In reply to Ade Malsasa Akbar] 

Maaf apa itu silabus atau odp 

Mekatronik Achmadi, [02.07.17 13:31] 

[In reply to Susanto Kuanda] 

ODP itu open document presentation,, kayak PPT tp lebih kompatibel ke mana aja 

isinya panduan dan materi singkat,, jd itu berfungsi sebagai silabus 

Ade Malsasa Akbar, [02.07.17 13:31] 

[In reply to Susanto Kuanda] 

Silabus ialah buku materi pegangan. 

Ade Malsasa Akbar, [02.07.17 13:31] 

Buku paket istilahnya di sekolah-sekolah. 

YusUf, [02.07.17 13:32] 

[In reply to Mekatronik Achmadi] 

kalo arch pake package management-nya bisa install software sama versi beda nggak ? soal-nya mo 
upgrade ke ubuntu 16.04 ( php 7 ), padahal yang dikerjain php 5.3 ... kalo musti download source code 
trus compile manual, mualezz ... mohon info nya yak ... 

Most First Die, [02.07.17 13:33] 

Ada kenalan gk kang ? Yang bisa ngajarin saya jadi sysadmin 
Ade Malsasa Akbar, [02.07.17 13:33] 

@mujahidmisterius banyak sekali, misalnya Kursus Kurusetra maupun Cilsy Fiolution. 


Ade Malsasa Akbar, [02.07.17 13:34] 



Cilsy -> http://linuxsupports.com 


Itmami As Syauqi, [02.07.17 13:34] 

[In reply to Yus Uf] 

Pakek arnpps bisa multi php version 

YusUf, [02.07.17 13:34] 

[In reply to Itmami As Syauqi] 

Ok , thanks ... ntar ane coba ... 

Mekatronik Achmadi, [02.07.17 13:37] 

[In reply to Yus Uf] 

di official repo emang PHP7,, tp di AUR tersedia PHP53 

saya sndiri lg iseng bikin aplikasi GUI pk wxWidget dan PHP„ tp wxPHP kompatibelnya PHP56,, dan di 
AUR ada PHP56 

oya„ pd dasarnya AUR dan ABS itu building sndiri dr source,, jd bisa ngasih flag atau patch seenak sndiri 
,, sebutuhnya sndiri 

salah satu enaknya klo pk free software 
Ade Malsasa Akbar, [02.07.17 13:37] 

Siapa peserta yang masih punya pertanyaan sekitar free software? 

Ade Malsasa Akbar, [02.07.17 13:37] 

Ada yang masih belum kenal bedanya free software dengan proprietary? 

YusUf, [02.07.17 13:38] 

[In reply to Mekatronik Achmadi] 

0k , makasih info nya ... 

localanu, [02.07.17 13:40] 

ane mau tanya,apakah init freedom termasuk dalam filosofi free software? 

Ade Malsasa Akbar, [02.07.17 13:41] 

[In reply to localanu] 

Saya tidak kenal masalah ini, tidak pernah dengar. 

localanu, [02.07.17 13:42] 

[In reply to Ade Malsasa Akbar] 

ini masalah di tingkat pengguna menengah ke lanjutan 

banyak distro yang membatasi kebebasan dengan mengdependkan systemd dalam paketnya 

Mekatronik Achmadi, [02.07.17 13:42] 

Init freedom maksudnya kontroversi Systemd vs Syslnit ? 



localanu, [02.07.17 13:42] 

[In reply to Mekatronik Achmadi] 
iya 

localanu, [02.07.17 13:43] 
padahal init kan tugasnya loader 

localanu, [02.07.17 13:44] 

kenapa didependkan?,padahal suatu free software bisa jalan dengan systemd maupun sysinit 

Ade Malsasa Akbar, [02.07.17 13:46] 

[In reply to localanu] 

Selama si software masih free software, tak ada masalah. 

Mekatronik Achmadi, [02.07.17 13:48] 

stahu saya„ systemd, sysinit, upstart,, dst itu tugasnya sarna,, yaitu jalankan sistem setelah kernel dan 
system-image di load ke RAM 

systemd itu free-software,, bahkan Dbus jg integrasikan dirinya ke systemd 

yg jd kontroversi itu kn karena log systemd disimpan sbg binary,, bukan teks„ (disini yg dilanggar filosofi 
Unix,, bukan free-software) 

jg karena systemd berencana jd pengatur hal2 diluar start-up sperti network dan disk 

jd kontroversinya bukan ttg free-software nya stahu saya 

wallahu'alam 

Rizal Alif Mudzakkir, [02.07.17 13:49] 

Hadir 

localanu, [02.07.17 13:52] 

[In reply to Mekatronik Achmadi] 

hm, masalah log jadi binari menyebabkan log sulit dibaca 

selain itu, 

menurut saya dengan mendependkan init,distro itu membatasi user untuk memilih init,tetapi untungnya 
mereka free software jadi ada solusinya,gunakan distro seperti devuan,gentoo,dan distro non systemd 

Zainal Arifin A1 Hakim (Zain Akihisa), [02.07.17 13:52] 

[In reply to Ade Malsasa Akbar] 

kang ade, saya belum paham yg proprietary itu apa ya? 

Ade Malsasa Akbar, [02.07.17 13:53] 

[In reply to Zainal Arifin A1 Hakim (Zain Akihisa)] 

Bagus. 



Ade Malsasa Akbar, [02.07.17 13:53] 

[In reply to localanu] 

Yang dibahas dalam software freedom ialah hak pengguna, bukan manfaat teknis semata. 

Ade Malsasa Akbar, [02.07.17 13:54] 

[In reply to localanu] 

Ini juga solusi, tetapi ada solusi yang belum Anda sebut di situ: 

Ade Malsasa Akbar, [02.07.17 13:54] 

pengguna berhak mengubah distro yang dipermasalahkan sesuai kehendaknya. 

Ade Malsasa Akbar, [02.07.17 13:54] 

Tanpa beralih ke distro lain. 

localanu, [02.07.17 13:55] 

[In reply to Ade Malsasa Akbar] 

atau membuat distro sesuai keinginanya seperti lfs 

Ade Malsasa Akbar, [02.07.17 13:55] 

[In reply to Zainal Arifin A1 Hakim (Zain Akihisa)] 

Referensi: 

https://en.wikipedia.org/wiki/Proprietary_Software 
https ://ww w. gnu. org / proprietary/propr ietary. html 

Andrias, [02.07.17 13:56] 

Saya ingin share salah satu komunitas opensource ERP yang populer di Indonesia tempat saya cari 
makan.. 

Andrias, [02.07.17 13:56] 
https ://t.me/odooindonesia 

Ade Malsasa Akbar, [02.07.17 13:56] 

[In reply to localanu] 

Benar, tetapi ini artinya pindah, sementara solusi pertama yang disebut ialah tetap di distro, hanya saja dia 
ubah distro itu. 

Mekatronik Achmadi, [02.07.17 13:56] 

[In reply to localanu] 

ArchLinux, Gentoo, dan LFS untuk pengguna advanced,, terserah penggunanya mw pk init apa 

bahkan Ubuntu dan Debian pun klo penggunanya mw belajar,, pk Udev doank jg bisa 

tp sepertinya udah melenceng dr topik,, afwan sebaiknya gak perlu dlanjutkn karena sprtinya sudah ada 
titik temu 


jazakallahu 



Ade Malsasa Akbar, [02.07.17 13:56] 

[In reply to Zainal Arifin A1 Hakim (Zain Akihisa)] 

Proprietary software, sinonim nonfree software, adalah setiap software yang gagal menunaikan lengkap 4 
poin hak pengguna yang saya jelaskan tadi 

Ade Malsasa Akbar, [02.07.17 13:57] 

[In reply to Andrias] 

Komentar yang sangat bagus, sesuai topik dan memberi contoh. 

Ade Malsasa Akbar, [02.07.17 13:58] 

@zainsama apabila suatu software itu gagal di salah satu poin dari 4 poin, maka otomatis jatuh dia 
sebagai proprietary. 

Ade Malsasa Akbar, [02.07.17 13:58] 

@zainsama contoh proprietary software paling besar: Windows dan Microsoft Office, 
localanu, [02.07.17 13:59] 

kalau artikel di blog ane pakai lisensi CC-NC-SA ,apakah saya dapat memasang iklan diblog saya? 
itu salah satu yang masih jangal diane,kalau ndak bisa ane mau ubah lagi lisensinya 

Ade Malsasa Akbar, [02.07.17 13:59] 

[In reply to localanu] 

Boleh. 

Zainal Arifin A1 Hakim (Zain Akihisa), [02.07.17 13:59] 

[In reply to Ade Malsasa Akbar] 

wah merinding juga habis baca artikelnya,. 

Ade Malsasa Akbar, [02.07.17 14:00] 

Jangan disamakan antara hak orang selain copyright holder, dengan hak copyright holder. 

Ade Malsasa Akbar, [02.07.17 14:00] 

Lisensi itu adalah surat izin dari copyright holder kepada orang lain, yang bukan holder, 
localanu, [02.07.17 14:00] 

Ane pakai NC bertujuan agar tidak sembarang blogger asal kopas buat penggunaan komersil tanpa ijin 
dari ane 

Zainal Arifin A1 Hakim (Zain Akihisa), [02.07.17 14:00] 

[In reply to Ade Malsasa Akbar] 

alhamdulillah sudah mulai paham kang tentang proprietary. :D 
Ade Malsasa Akbar, [02.07.17 14:01] 

Artikel yang Anda lisensikan CC NC-SA, lisensi itu ialah surat izin untuk orang lain, bukan untuk 
mengatur diri Anda sendiri selaku copyright holder. 



Ade Malsasa Akbar, [02.07.17 14:02] 

[In reply to Zainal Arifin A1 Hakim (Zain Akihisa)] 

Ciri proprietary software yang paaaaling mudah dideteksi oleh orang awam: 

- ada larangan komersial 

- ada larangan penggunaan/batasan penggunaan 

- ada larangan memodifikasi software 

- ada larangan menggandakan software 

- pemiliknya menuduh pengguna "pembajak" manakala pengguna menggandakan 
Ade Malsasa Akbar, [02.07.17 14:03] 

@zainsama jadi setiap software yang trialware atau demoware, contohnya IDM for Windows, itu 
proprietary software. 

Ade Malsasa Akbar, [02.07.17 14:03] 

Kang @zainsama paham dengan ini? 

Zainal Arifin A1 Hakim (Zain Akihisa), [02.07.17 14:03] 

paham kang.. artinya kita tidak diberikan kebebasan seperti free software gitu ya.. 
localanu, [02.07.17 14:05] 

kalau kernel linux menggunakan gnu gpl v.3,blob otomatis hilang ya kang? 

localanu, [02.07.17 14:05] 

sifat v.3 trivial,setau ane,gak boleh ada nonfree 

Ade Malsasa Akbar, [02.07.17 14:06] 

[In reply to Zainal Arifin A1 Hakim (Zain Akihisa)] 

Iya, bukan cuma "tidak diberikan" tetapi "sengaja tidak diberikan", sengaja dengan sesadar-sadamya. 

Ade Malsasa Akbar, [02.07.17 14:08] 

[In reply to Zainal Arifin A1 Hakim (Zain Akihisa)] 

Yang jadi bobot kritik kepada mereka ialah kesengajaan itu, sebab mereka pembuat software mampu 
mengubahnya jadi free software (IDM bisa tetap berbayar, namun pengguna yang membayar memperoleh 
hak-haknya untuk USE-STUDY-MODIFY-SHARE). 

Masalahnya mereka sengaja tidak melakukannya. 

Zainal Arifin A1 Hakim (Zain Akihisa), [02.07.17 14:12] 

[In reply to Ade Malsasa Akbar] 

timbul dipikiran saya, bagaimana bisa free software dijadikan berbayar kalau user diberikan kebebasan 
untuk share/modify dan sebagainya kang?? 

bukannya merugikan pembuat software nya ya kang? 

Ade Malsasa Akbar, [02.07.17 14:13] 

[In reply to Zainal Arifin A1 Hakim (Zain Akihisa)] 



Aha, kursus G003 ini bertugas meluruskan kesalahpahaman ini. 


Ade Malsasa Akbar, [02.07.17 14:14] 

Menjual software >< memonopoli pasar, 

memonopoli pasar >< menjual software. 

Bedakan antara keduanya. 

Zainal Arifin A1 Hakim (Zain Akihisa), [02.07.17 14:14] 

^ sabar nunggu nanti malam nih •©••©• 

Ade Malsasa Akbar, [02.07.17 14:14] 

Ini kesalahpahaman umum yang beredar di masyarakat akibat propaganda proprietary. 

Ade Malsasa Akbar, [02.07.17 14:15] 

Anda dipaksa secara "siluman" supaya berpikir "monopoli pasar = menjual software, menjual = 
memonopoli, tidak ada jual-beli kecuali harus monopili". Itu propaganda proprietary yang sangat jahat. 

Ade Malsasa Akbar, [02.07.17 14:15] 

[In reply to Zainal Arifin A1 Hakim (Zain Akihisa)] 

Bukti bahwa Kang Zain berpikir ke sana, ialah keraguan terakhir akang sendiri: 

"bukannya merugikan pembuat software nya ya kang?" 

Jawabannya: TIDAK MERUGIKAN PENGEMBANG. 

Ade Malsasa Akbar, [02.07.17 14:15] 

Sebab menjual software tidak sama dengan memonopoli pasar. 

Ade Malsasa Akbar, [02.07.17 14:16] 

Yang dimaukan orang-orang proprietary itu bukan semata jual-beli, tapi yang mereka mau ialah monopoli 
mutlak secara tidak adil. 

Zainal Arifin A1 Hakim (Zain Akihisa), [02.07.17 14:17] 

[In reply to Ade Malsasa Akbar] 

ahh jadi begitu rupanya, secara tidak sadar saya berpikir bahwa menjual software itu sama dengan 
monopoli.. 

Ade Malsasa Akbar, [02.07.17 14:17] 

[In reply to Zainal Arifin A1 Hakim (Zain Akihisa)] 

Ahsanta. 

Mekatronik Achmadi, [02.07.17 14:17] 

[In reply to localanu] 

Linux setahu saya GPL2„ dan blob sndiri itu kn kernel module yg ditaruh oleh downstream,, bukan 
upstream 



klo source Linux sndiri,, di github belum nemu blob nya„ biasa blobnya jd satu sama dto (device tree 
overlay) di repo lain 

localanu, [02.07.17 14:18] 

[In reply to Mekatronik Achmadi] 
hm,di downstream toh 

Mekatronik Achmadi, [02.07.17 14:21] 

[In reply to localanu] 

gNewSense itu distro yg pk Linux tp gak ada proprietary blob 

localanu, [02.07.17 14:23] 

[In reply to Mekatronik Achmadi] 
itu salah satunya 

Mekatronik Achmadi, [02.07.17 14:31] 

[In reply to Ade Malsasa Akbar] 
konspirasi mindset 

Arkamaya Prasetya, [02.07.17 14:42] 

Sebelum jam kursus di mulai saya ingin bertanya di luar tema, 

Bagaimana cara merawat linux, sebagaimana jika di windows ada ccleaner? 

Zainal Arifin A1 Hakim (Zain Akihisa), [02.07.17 14:46] 

[In reply to Arkamaya Prasetya] 

jika menggunakan ubuntu beserta turunannya, gunakan ubuntu tweaks saja. (dengan cara manual jg bisa 
sebenarnya, tapi kalau gak mau repot ya pakai itu saja) :D 

dheny ismail, [02.07.17 14:46] 

Kang @Malsasa ini menetap di kota / provinsi mana yah?? 

Ade Malsasa Akbar, [02.07.17 14:50] 

[In reply to Arkamaya Prasetya] 

Ada BleachBit misalnya. 

Ade Malsasa Akbar, [02.07.17 14:51] 

[In reply to dheny ismail] 

Saya dari Jawa Timur. 

localanu, [02.07.17 14:51] 

[In reply to Arkamaya Prasetya] 

kalau mau fix partisi,pakai fsck saja tapi hati - hatfiane pernah kena musibah gara - gara ini 
Ade Malsasa Akbar, [02.07.17 14:51] 

Bagi peserta yang belum dapat Silabus (ODP), ambillah dari sini 
https ://t.me/joinchat/AAAAAERAHj Od 1 xoG_G10Uw. 



Ade Malsasa Akbar, [02.07.17 14:51] 

Anda akan kursus dengan memegang Silabus ini nanti malam. 

Ade Malsasa Akbar, [02.07.17 14:52] 

Siapa saja peserta yang sedang online sekarang? 

Dede24, [02.07.17 14:53] 

Salam Dari Ujung Timur Kang 

Ade Malsasa Akbar, [02.07.17 14:53] 

[In reply to Zainal Arifin A1 Hakim (Zain Akihisa)] 

Kursus ini nanti akan membongkar peluang-peluang usaha dari free software, begitu banyaknya model 
dan jalurnya. 

Hasannudin Amin, [02.07.17 14:53] 

Saya hadir Mas 

Ade Malsasa Akbar, [02.07.17 14:53] 

@GakPunyaNamaPengguna salam dari Jawa Timur, Kang. 

Zainal Arifin A1 Hakim (Zain Akihisa), [02.07.17 14:53] 
hadir mas., saya pikir mas ade orang luar jawa. :D 

Ade Malsasa Akbar, [02.07.17 14:53] 

Baik, siapa saja yang sudah download Silabus? 

hendri, [02.07.17 14:53] 
saya hadir dari glodok jakarta 

dheny ismail, [02.07.17 14:53] 

[In reply to Ade Malsasa Akbar] 

Salam dari Jawa Tengah kanf.. 

dheny ismail, [02.07.17 14:54] 

Kang 

Roni Ardiyanto, [02.07.17 14:54] 

Hadir 

Ade Malsasa Akbar, [02.07.17 14:54] 

[In reply to Zainal Arifin A1 Hakim (Zain Akihisa)] 

Yap, beberapa orang sering juga menyangka saya dari daerah-daerah lain. 

Zainal Arifin A1 Hakim (Zain Akihisa), [02.07.17 14:55] 

[In reply to Ade Malsasa Akbar] 

saya ganti manggil mas saja,.. saya dari surabaya. 



dheny ismail, [02.07.17 14:55] 

Lebih spesifik lagi kang @Malsasa , dari kota mana ya?? 

YusUf, [02.07.17 14:56] 

[In reply to Mekatronik Achmadi] 

itulah salah satu-nya yang bikin lambat _move on_ dari ubuntu 12.04 :'( 

Ade Malsasa Akbar, [02.07.17 14:56] 

Saya anjurkan teman-teman untuk tidak membuka data-data pribadi Anda di internet, termasuk nama 
kota. 

Ade Malsasa Akbar, [02.07.17 14:57] 

Saya ulangi, siapa saja yang sudah download Silabus? 

localanu, [02.07.17 14:58] 

[In reply to Ade Malsasa Akbar] 
masalah privasi ya kang? 

Roni Ardiyanto, [02.07.17 14:58] 

Sudah ,tapi blm dibuka 

dheny ismail, [02.07.17 14:58] 

[In reply to Ade Malsasa Akbar] 

Memangnya kenapa kang @ Malsasa ?? 

hendri, [02.07.17 14:58] 

[In reply to Ade Malsasa Akbar] 
mksdnya seperti upload data pribadi? 

localanu, [02.07.17 14:59] 

[In reply to hendri] 

pernah,kapok ane kena bully •©■ 

Abu Zakaria Pandu, [02.07.17 14:59] 

[In reply to Ade Malsasa Akbar] 

Tinggal menyimak materi yg akan antum jabarkan saja kang ade. Silabus sudah kubaca... hehe 
Ade Malsasa Akbar, [02.07.17 15:00] 

Bagus, saya wajibkan Anda peserta untuk memegang Silabus di komputer masing-masing supaya materi 
nanti bisa dicerna sempurna. 

Dede24, [02.07.17 15:00] 

[In reply to Ade Malsasa Akbar] 

Saya pake office suite diandroid,tapi mucul pesan file corrupt 


Ade Malsasa Akbar, [02.07.17 15:00] 



Di dalam silabus saya sudah tera sejumlah model bisnis (dan itu sudah sangat banyak). 

localanu, [02.07.17 15:01] 

[In reply to Dede24] 
gunakan libreoffice di laptop 

Ade Malsasa Akbar, [02.07.17 15:01] 

@GakPunyaNamaPengguna gunakan komputer Anda, ini kursus serius. 

Ade Malsasa Akbar, [02.07.17 15:01] 

Itu pun di dalam Silabus, belum mencakup model-model bisnis merchandise yang juga besar peluangnya. 
Nanti in syaa Allah saya singgung + kasih contohnya di Indonesia. 

Ade Malsasa Akbar, [02.07.17 15:02] 

Saya tidak bisa menjamin. 

Dede24, [02.07.17 15:02] 

[In reply to Ade Malsasa Akbar] 

Ok 

Ade Malsasa Akbar, [02.07.17 15:02] 

Namun saya berharap dengan kursus ini muncul para wiraswastawan dan para perorangan bisa membuka 
bisnis minimal untuk skala sendiri. 

hendri, [02.07.17 15:02] 

[In reply to localanu] 

mksdnya saat ini media sosial sdh ga aman ya.. jd harus data fikir? 

hendri, [02.07.17 15:02] 
fikir? 

Dede24, [02.07.17 15:03] 

[In reply to hendri] 

Aman atau tidaknya itu tergantung perorangan 
Ade Malsasa Akbar, [02.07.17 15:04] 

@ndrianggar sebenarnya, sedari awal, media seperti fesbuk itu sudah tidak aman. 

Ade Malsasa Akbar, [02.07.17 15:04] 

Media apa pun yang mewajibkan Anda menyerahkan nama asli alamat asli sampai-sampai KTP/SIM, itu 
tidak aman. Dan fesbuk seperti itu. 

hendri, [02.07.17 15:04] 

[In reply to Ade Malsasa Akbar] 

ini kursusnya seperti apa sih tekniknya? kita menyimak apa. mengikuti tutor anda? mklm newbie© 


localanu, [02.07.17 15:04] 



[In reply to Ade Malsasa Akbar] 
karena mereka nonfree? 


Ade Malsasa Akbar, [02.07.17 15:06] 

Dibutuhkan kursus tersendiri untuk membahas privacy ini. Saya tidak punya waktu untuk 
mengadakannya, jadi silakan baca ringkasannya di https://prism-break.org/en/ dan di 
https ://privacy toolsio .github .io/privacy tools. io /. 

Ade Malsasa Akbar, [02.07.17 15:06] 

[In reply to hendri] 

Ikuti saja, nanti Anda akan paham. 

Zainal Arihn A1 Hakim (Zain Akihisa), [02.07.17 15:06] 

[In reply to Ade Malsasa Akbar] 

memberikan kemudahan dalam pencurian data secara tidak sadar (social engineering sepertinya). 

hendri, [02.07.17 15:06] 

[In reply to hendri] 

yg sy download ada 13 materi.. bener ya? 

Ade Malsasa Akbar, [02.07.17 15:07] 

Bedakan antara "software" dengan "service". 

Ade Malsasa Akbar, [02.07.17 15:07] 

[In reply to hendri] 

Yap, berhenti di nomor 13. Model Kedelapan. 

Ade Malsasa Akbar, [02.07.17 15:07] 

Proprietary software apabila Anda pasang *di komputer Anda*, maka Anda merugikan diri Anda sendiri. 
Ade Malsasa Akbar, [02.07.17 15:08] 

Namun kalau ada penyedia service, menginstal proprietary software *di komputer dia* (bukan milik 
Anda), maka dia merugikan diri dia sendiri. Anda tidak dirugikan. 

Ade Malsasa Akbar, [02.07.17 15:09] 

Itu poin perbedaannya. 

Ade Malsasa Akbar, [02.07.17 15:10] 

Kalau Anda mengakses suatu service melalui komputer Anda, maka tidak ada masalah, sebab Anda 
mengaksesnya pakai free software dan servernya si service (kalaupun berisi proprietary software) 
bukanlah milik Anda. Anda tidak dizalimi di situ (selama Anda tidak dipaksa menjalankan proprietary di 
komputer Anda). 

dheny ismail, [02.07.17 15:11] 

Saya belum paham istilah-istilah yang @Malsasa jabarkan diatas.. Belajar nya mulai dari mana ya?? Saya 
masih pemula. Terimakasih. 



Ade Malsasa Akbar, [02.07.17 15:11] 

@dhenyismail tidak masalah. Ikuti saja kursus ini nanti malam. 

Ade Malsasa Akbar, [02.07.17 15:12] 

Silakan ambil Silabus (ODP) dan baca dahulu sebelum kursus dimulai. 

Ade Malsasa Akbar, [02.07.17 15:12] 

Ketika kursus dimulai, ikuti dengan membuka Silabus. 

Rifki, [02.07.17 15:12] 

Jadi, menggunakan proprietary software sama aja kita dikendalika oleh proprietary software? 

dheny ismail, [02.07.17 15:12] 

[In reply to Ade Malsasa Akbar] 

Sudah saya baca 

Ade Malsasa Akbar, [02.07.17 15:12] 

[In reply to Rifki] 

Benar, ditambah dikendalikan oleh empunya si proprietary. 

Ade Malsasa Akbar, [02.07.17 15:13] 

Saya sholat dulu sebentar. 

dheny ismail, [02.07.17 15:14] 

Apakah bisa mengikuti lewat HP saja?? 

Ade Malsasa Akbar, [02.07.17 15:32] 

@dhenyismail yap, bisa. Silakan ikuti lewat HP jika itu yang Anda sedang pegang sekarang. 

Ade Malsasa Akbar, [02.07.17 15:32] 

Saya ingin kursus saya ini untuk semua orang. 

Zainal Arihn A1 Hakim (Zain Akihisa), [02.07.17 15:33] 

[In reply to Ade Malsasa Akbar] 

penyedia service yg dimaksud ini seorang teknisi gitu tha mas? 

Ade Malsasa Akbar, [02.07.17 15:35] 

[In reply to Zainal Arifin A1 Hakim (Zain Akihisa)] 

Bukan. 

Ade Malsasa Akbar, [02.07.17 15:35] 

Contoh penyedia service yang Anda semua kenal ialah bank dengan ATM-nya. 

Ade Malsasa Akbar, [02.07.17 15:35] 

Contoh lain lagi Google dengan Gmail-nya. 


Ade Malsasa Akbar, [02.07.17 15:35] 



Contoh lain lagi Fesbuk dengan Fesbuk dot com-nya. 


Ade Malsasa Akbar, [02.07.17 15:35] 

Itu penyedia layanan dan layanannya. 

Zainal Arifin A1 Hakim (Zain Akihisa), [02.07.17 15:36] 
ohw penyedia layanan yg dimaksud.. 

Ade Malsasa Akbar, [02.07.17 15:38] 

[In reply to dheny ismail] 

Anda bisa bertanya-tanya seputar GNU/Linux di sini sebelum kursus dimulai. 

Ade Malsasa Akbar, [02.07.17 15:42] 

Siapa peserta yang belum pernah tahu lisensi-lisensi proprietary? 

Ade Malsasa Akbar, [02.07.17 15:43] 

Siapa peserta yang belum pernah lihat lisensi Windows? 

dheny ismail, [02.07.17 15:47] 

[In reply to Ade Malsasa Akbar] 

Saya belum 

dheny ismail, [02.07.17 15:47] 

[In reply to Ade Malsasa Akbar] 

Belum juga 

Ade Malsasa Akbar, [02.07.17 15:51] 

Lisensi nonfree software paling sederhana ialah IDM: 
http:/ / internet-download-manager. soft 112. com / eula .html 

Lisensi Windows terbaru ialah Windows 10: 
https://www.microsoft.com/en- 

us/Useterms/Retail/Windows/10/UseTerms_Retail_Windows_l 0_English.htm 

Ade Malsasa Akbar, [02.07.17 15:51] 

[ Photo ] 

Lisensi IDM (cuma beberapa baris) 

Ade Malsasa Akbar, [02.07.17 15:51] 

Ketika Anda berhadapan dengan proprietary software (nonfree software), Anda harus sangat berhati-hati 
kepada lisensinya. 

Ade Malsasa Akbar, [02.07.17 15:52] 

Jika Anda belum pernah sama sekali melihat lisensi proprietary, lihatlah lisensi IDM di atas. Periksa 
nomor 1 dan 2 saja. Di situ Anda akan tahu berapa banyak hak-hak Anda yang dinyatakan terlarang, dan 
apa saja perbuatan pengguna yang melanggar lisensinya. 



Ade Malsasa Akbar, [02.07.17 15:53] 

Lisensi = surat perjanjian antara pengguna dengan pengembang software, bahwa pengguna berjanji tidak 
akan melanggar. 

Roni Ardiyanto, [02.07.17 15:54] 

Jujur baru Kali ini baca lisensi IDM :' 

Ade Malsasa Akbar, [02.07.17 15:54] 

Lisensi IDM walaupun sangat mengerikan, masih lebih pendek dibanding lisensi Windows yang terlalu 
panjang. 

Ade Malsasa Akbar, [02.07.17 15:55] 

[In reply to dheny ismail] 

Perhatikanlah lisensi IDM di atas, coba tanyakan bagian mana yang Anda tidak paham. 

ATFA Serpihan, [02.07.17 16:00] 

0 

Ade Malsasa Akbar, [02.07.17 16:00] 

Kursus ini akan berlangsung dengan Silabus (ODP) yang Anda bisa ambil di 
https://t.me/joinchat/AAAAAERAHjOdlxoG_G10Uw. Siapkan LibreOffice Impress Anda. 

Ade Malsasa Akbar, [02.07.17 16:05] 

Selamat datang para peserta. 

Ade Malsasa Akbar, [02.07.17 16:05] 

Jadwal kursus ini seperti pada poster: 

Ade Malsasa Akbar, [02.07.17 16:05] 

[Forwarded from Kursus Online Teknoplasma (Ade Malsasa Akbar)] 

[ Photo ] 

Kursus Online Gratis Sesi 3 

dheny ismail, [02.07.17 16:06] 

[In reply to Ade Malsasa Akbar] 

Seperti itu ya lisensi. Mulai agak paham. 

Mushlih Nurhasan, [02.07.17 16:06] 

[In reply to dheny ismail] 

Sudah mulai kah bang? Baru masuk udah begitu aja H 
Ade Malsasa Akbar, [02.07.17 16:06] 

Lisensi IDM ialah instrumen bagi si pembuatnya untuk mengatur pengguna. 

Ade Malsasa Akbar, [02.07.17 16:07] 

Keputusan pengguna IDM bergantung pada batasan di dalam lisensi IDM. 



localanu, [02.07.17 16:08] 

[In reply to Ade Malsasa Akbar] 

kalau dihapus,akang menijinkan untuk mengfoward ke channel private? 

dheny ismail, [02.07.17 16:08] 

[In reply to Mushlih Nurhasan] 

Belum. Ini masih diskusi saja. 

Ade Malsasa Akbar, [02.07.17 16:08] 

Bedanya dengan lisensi free software, lisensi proprietary macam punya IDM menghilangkan secara 
sengaja hak-hak mendasar pengguna, sementara lisensi free software sudah memberikan hak-hak itu 
lengkap. 

Ade Malsasa Akbar, [02.07.17 16:08] 

[In reply to localanu] 

Saya sudah izinkan, saya minta semua peserta menyalin kursus ini dan menyebarkannya ke blog-blog yang 
dimiliki. 

Ade Malsasa Akbar, [02.07.17 16:08] 

Silakan sebarkan ke teman-teman Anda nanti kursus ini. 

localanu, [02.07.17 16:10] 

[In reply to Ade Malsasa Akbar] 
paling ke channel dulu 

Ade Malsasa Akbar, [02.07.17 16:10] 

Mushlih kursus G003 sesuai topiknya akan bicara soal free software. Sudahkah Anda tahu free software? 

dheny ismail, [02.07.17 16:10] 

[In reply to Ade Malsasa Akbar] 

Mulai memahami.. 

Ade Malsasa Akbar, [02.07.17 16:11] 

[In reply to dheny ismail] 

Dan bedanya lagi yang paling gampang dideteksi orang awam: 

lisensi proprietary itu isinya penuh larangan-larangan terhadap pengguna 

lisensi free software isinya penerangan hak-hak/pembolehan-pembolehan terhadap pengguna 

Ade Malsasa Akbar, [02.07.17 16:11] 

Jadi mempelajari lisensi itu yang paling sulit & menyakitkan, lisensi proprietary. 

Ade Malsasa Akbar, [02.07.17 16:11] 

Adapun belajar lisensi free software lebih mudah dan lebih menyenangkan. 


Mushlih Nurhasan, [02.07.17 16:11] 



[In reply to Ade Malsasa Akbar] 

Sebatas pengetahuan saya cuma gratis kang.. 

Hehe 

Ade Malsasa Akbar, [02.07.17 16:12] 

Mushlih yap, ini pemahaman yang keliru dan akan diluruskan oleh Kursus G003. 

Ade Malsasa Akbar, [02.07.17 16:12] 

Free software = perangkat lunak merdeka = penggunanya yang merdeka, pengguna bebas dari kuasa 
pengembang. 

Ade Malsasa Akbar, [02.07.17 16:13] 

Free software memberi hak pengguna 2 macam: hak menggratiskan + hak menjual/mengkomersialkan. 
Ade Malsasa Akbar, [02.07.17 16:13] 

Jadi jelas, free software bukan software gratis, software gratis bukan free software. Beda. 

Ade Malsasa Akbar, [02.07.17 16:13] 

Mushlih Anda bisa memahaminya? 

Mushlih Nurhasan, [02.07.17 16:14] 

[In reply to Ade Malsasa Akbar] 

Mohon dijelaskan bebas dari kiasa pengemba g itu seperti apa pak... 

Ade Malsasa Akbar, [02.07.17 16:15] 

[In reply to Mushlih Nurhasan] 

Contoh termudahnya software yang melarang Anda menggandakan & menjual, itu berarti, si software 
menguasai Anda. 

Ade Malsasa Akbar, [02.07.17 16:15] 

Maka si pengembang software berkuasa atas kehidupan Anda, memblokir hak sosial & kehidupan pribadi 
Anda. 

Ade Malsasa Akbar, [02.07.17 16:16] 

Anda paham? 

Mushlih Nurhasan, [02.07.17 16:16] 

Siap kang, mulai paham.. 

Ade Malsasa Akbar, [02.07.17 16:16] 

Bagus. 

Ade Malsasa Akbar, [02.07.17 16:17] 

Pada hari ini, kuasa pengembang proprietary jauh lebih jahat dan rusak dibanding zaman dulunya (1970- 
an). 


Ade Malsasa Akbar, [02.07.17 16:17] 



Sebab di zaman ini, mereka bisa 


1) ikut campur dalam kehidupan pribadi pengguna secara jarak jauh 

2) memenjarakan pengguna 

Ade Malsasa Akbar, [02.07.17 16:17] 

Software yang seperti itu hanyalah proprietary software. Free software tidak bisa seperti itu. 

Eko Dadang Sukoco, [02.07.17 16:23] 

Dadang www.auto-champion.com 

Hasannudin Amin, [02.07.17 16:38] 

[In reply to Ade Malsasa Akbar] 

Terimakasih atas penjelasan ini Mas, baru mulai memahami soal pembeda antara "software" dan 
"service" dari sudut pandang ini. 

Ade Malsasa Akbar, [02.07.17 16:42] 

[In reply to Hasannudin Amin] 

Alhamdulillah, ini memang tugas saya menjelaskannya, Kang. 

Ade Malsasa Akbar, [02.07.17 16:42] 

Saya senang kalau ini dimengerti. 



